Manajemen 


Sumber Daya Manusia: 
Dari Teori Ke Praktik 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Dr. H. Ahmad Tantowi, M. Si, M. Pd 


Manajemen Sumber Daya 


Manusia: 
Dari Teori ke Praktik 


2024 


i|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 
O Ahmad Tantowi 

Kendal, Indonesia, 2024 

104 Pages, 6 Inch x 9 Inch 


Author : Dr. H. Ahmad Tantowi, M. Si, M. Pd 
Editor : Dr. Suryaning Bawono, S.E., M.Si 
Layout : Rian Prataman Putra 

Translator : Lilik Sumarsih 


ISBN : 978-623-99012-9-5 


ii (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Kata Pengantar 


Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam. Sholawat 
dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
Saw. Selamat datang di dunia Manajemen Sumber Daya Manusia 
yang dinamis dan penuh tantangan! Buku “Manajemen Sumber 
Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik” ini dirancang khusus bagi 
Anda yang ingin memahami dan menguasai seni mengelola sumber 
daya manusia secara efektif dan efisien. 

Di era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, 
peran manajemen sumber daya manusia menjadi semakin krusial. 
Buku ini tidak hanya menyajikan konsep dan teori dasar, tetapi juga 
memberikan panduan praktis yang dapat langsung diaplikasikan di 
lingkungan kerja Anda. Setiap bab disusun dengan cermat untuk 
memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek 
manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, 
pengembangan karier, rekrutmen, hingga manajemen konflik dan 
budaya organisasi. 

Kami percaya bahwa sumber daya manusia merupakan aset 
terpenting dalam setiap organisasi. Oleh karena itu, buku ini hadir 
untuk membantu Anda mengembangkan strategi unggul dalam 
mengelola sumber daya manusia, sehingga Anda dapat mencapai 
tujuan organisasi dengan lebih efektif. Dengan pendekatan yang 
komprehensif dan praktis, buku ini cocok untuk para profesional 
SDM, manajer, akademisi, dan siapa pun yang tertarik untuk 
memperdalam pengetahuan mereka di bidang ini. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang 
berharga dan menginspirasi bagi pembaca. Selamat membaca dan 
semoga buku menambah wawasan baru yang berguna bagi karier 
dan organisasi kita semua. 


Semoga sukses, 
Kendal, 5 April 2024 


Dr. H. Ahmad Tantowi, M.Si, M.Pd 


ii | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Daftar Isi 
Kata Pengantar: eomesanutusasseman nama iii 
Daftar PAR Pa NE ss iv 
BAB I KONSEP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA... 1 
Sejarah Manajemen Sumber Daya Manusia... 2 
Memahami Manajemen Sumber Daya Manusia............................ 4 
Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia.................ooo.o 7 
Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia..............ooo.o. 9 
Landasan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.................... 10 
BAB II PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA.............. 14 
Urgensi Sumber Daya Manusia............ oo... 16 
Perencanaan Sumber Daya Manusia.................oooo 18 
Informasi dan Peramalan Sumber Daya Manusia....................... 20 
Prosedur dan Rencana Sumber Daya Manusia....................... 22 
BAB III PENGEMBANGAN KARIR ........coocoWonmenentnnnnnnnanan 25 
Memahami Manajemen Karit..............ocooWoWoWoWoWoWoWoWoWoW 27 
Model Manajemen Karir... 30 
Efektivitas Manajemen Karir ...................ooooooWoWoWoWoWoW 32 
BAB IV REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA ..er..oo.i... 35 
Memahami Rekrutmen Sumber Daya Manusia........................... 37 
Tujuan Sumber Daya Manusia... 39 
Fungsi dan Manfaat Rekrutmen Sumber Daya Manusia............. 41 
Sistem Rekrutmen Sumber Daya Manusia................oo 43 
BAB V PENEMPATAN SUMBER DAYA MANUSIA na... 46 
Sistem Penempatan Sumber Daya Manusia...............coo. 48 


iv (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Prosedur Penugasan Sumber Daya Manusia..................ooo. 50 
Faktor Penempatan Sumber Daya Manusia................oo.. 52 
Prinsip Penempatan Sumber Daya Manusia............o.oo. 54 
BAB VI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA....... 59 
Memahami Pengembangan Sumber Daya Manusia.................... 60 
Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia.......................... 62 
Fungsi Sumber Daya Manusia... 65 
Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia...................... 67 
BAB VII KEPEMIMPINAN ORGANISASI .e...oocoo nenen 70 
Definisi Kepemimpinan ..............oooomoonannaan 73 
Tujuan Kepemimpinan...» 74 
Gaya KepemiMpInan 4 see ana ennannsantun 75 
Teori Kepemimpinan ...........ocooooooomommennnnnnaaaa 71 
BAB VIII BUDAYA ORGANISASI ...e...ooocooWomnnnnnnnnananaaa 79 
Memahami Budaya Organisasi .................oooooo 80 
Jenis-jenis Budaya Organisasi ...............ooooo 83 
Pembentukan Budaya Organisasi..................oooWoo 85 
Jenis-jenis Budaya Organisasi ................oooomoo 87 
BAB IX MANAJEMEN KONFLIK a.n rnnenennennnnennnnnnnnnnnnan 94 
Memahami Manajemen Konflik ..............o.oooWomooWoWoW. 98 
Aspek Manajemen Konflik .............ooocoooWooa 100 
Strategi Manajemen Konflik ................ocoooooo 103 
Faktor-faktor Manajemen Konflik.................oooooWooW. 105 
Daftar Pustaka: denis kena Naba Kana En Rana 110 
Daftar Riwayat Hidup Penulis ...............cooooWoooW 115 


v|(Page Ahmad Tantowi 


TAHUN AKADEMIK 2021/2022 


KAMPUS : JL.SOEKARNO HATTA BARAT KM.03 KENDAL 


z Sa Ea 
PROGRAMISTUDIF: Telp : 0294-381614, Email : stik.kendal@yahoo.co.id 


. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) TERAKREDITASI B WEBSITE : stik-kendal.ac.id 
Facebook : Komunitas Stik Kendal 
- PENDIDIKAN GURU MADARASAH IBTIDAIYYAH (PGMI) TERAKREDITASI C Instagram : Stikkendal 
- EKONOMI SYARI'AH (ESY) TERAKREDITASI C 
& 4 “Berilmu Amaliyah 
Beramal Ilmiah 
k Berakhlagul Karimah” 
SYARAT PENDAFTARAN FASILITAS KI 
1. Mengisi Formulir Pendaftaran 1. Beasiswa Berprestasi 1. BEM 5. Tilawah 
2. Foto Copy Ijazah SLTA/sederajat, 2. Beasiswa Bidikmisi/KIP 2. Bahasa Arab-inggris 6. Pesantren Mahasiswa 
Kejar Paket C, Aliyah Pondok 3. Beasiswa Tahfidz 3. Tahfidz 7. Paduan Suara 
Pesantren, Yang Dilegalisir 2 Lembar 4. Pembelajaran Berbasis IT 4.PengembanganIT 8. Enterpreunership 
3. Foto Copy Kartu Keluarga 5. Lokasi Mudah Dijangkau, 
dan KTP 2 Lembar 6. Laborat Trainingcenter TU) | 3 ia 
4. Pas Photo Terbaru Berwarna 3x4, 7. Pendidikan Tartil/Tahtidz Our'an TEMAN 2 3 
4 Lembar Cepat Dan Mudah Bagi GELOMBANG | : 
5. Uang Pendaftaran Rp.200.000,- Anak-anak, Dewasa Dan Manula 5 JANUARI 2021 - 30 APRIL 
6. Persyaratan Dimasukkan Dalam Stopmap: 8. Laborat Ekonomi Syari'ah UPZIS SPP : Rp. 1.950.000,- PER SEMESTER 


A. Pendidikan Agama Islam (PAI) Warna Hijau 
B. Pendidikan Guru Mi (PGMI) Warna Kuning 
C. Ekonomi Syari'ah,Warna Merah 


GELOMBANG II : 
1 MEI — 30 AGUSTUS 2021 


SPP : Rp. 2.100.000,- PERSEMESTER 


Ju 10 08.00) 15.00) 


Di Kampus STIK Jl. Soekarno - Hatta Barat 


WAKTU KULIAH Km. 03 Kendal Telp 0294-381614 


1. Kelas Pagi 
2. Kelas Sore Contact Persen 
z Hat senada PAK RURI 0812 2570 272 
. PAK SAHRI : 0838 4240 2323 
PAK CIP — : 0813 2546 5075 


Link Pendaftaran Online : http://bit.Iy/PMBSTIK2021-2022 PAK SOL 0813 2565 7086 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


BAB I 
KONSEP MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA 


Salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis 
kontemporer adalah manajemen sumber daya manusia, atau MSDM. 
Manajemen staf, sumber daya penting bagi perusahaan, merupakan 
fokus utama MSDM. Sasaran utama MSDM adalah meningkatkan 
produksi organisasi melalui pemaksimalan kinerja pekerja dan 
peningkatan kondisi kerja mereka. Oleh karena itu, MSDM sangat 
penting untuk membangun tempat kerja yang bahagia dan efektif. 
MSDM dalam konteks ini mencakup sejumlah tugas, termasuk 
perencanaan, perekrutan, pemilihan, pengembangan karier, 
pelatihan, dan penilaian kinerja karyawan. Proses perencanaan 
melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan 
strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Kasych, Vrbka, 
Rowland, & Glukhova, 2020). 

Rekrutmen dan seleksi bertujuan untuk mendapatkan 
karyawan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi. Karyawan dapat berkontribusi lebih 
efektif terhadap pencapaian tujuan perusahaan dengan 
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui 
program pelatihan dan pengembangan karier. Lebih jauh, 
manajemen sumber daya manusia (MSDM) bertanggung jawab 
untuk menjamin bahwa kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan 
mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan, sehingga 
mendorong lingkungan kerja yang adil dan menguntungkan. 
Kebijakan ketenagakerjaan yang baik mencakup aspek-aspek seperti 
kompensasi yang adil, perlindungan hak-hak karyawan, dan 
penyediaan kondisi dan fasilitas kerja yang aman dan sehat. Dengan 
demikian, manajemen sumber daya manusia berkontribusi dalam 
menciptakan budaya kerja yang positif dan mendukung 
kesejahteraan karyawan (Abbasi, Tahir, Abbas, & Shabbir, 2022). 

Manajemen sumber daya manusia memberikan penekanan 
yang sama pada kesejahteraan pekerja sebagai pribadi yang berharga 


1(Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


seperti halnya pada pencapaian tujuan perusahaan. Karena itu, 
manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai 
keseimbangan antara tuntutan perusahaan dan tuntutan tenaga kerja. 
Keseimbangan kehidupan kerja, motivasi, dan kepuasan kerja 
adalah beberapa contoh elemen yang membentuk kesejahteraan 
karyawan. Organisasi dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas 
karyawan dengan berfokus pada kesejahteraan mereka, dan ini akan 
meningkatkan kinerja dan produktivitas di dalam perusahaan. 

Manajemen sumber daya manusia perlu mengikuti kemajuan 
teknologi dan perubahan dalam lingkungan perusahaan untuk 
memanfaatkan kemungkinan dan tantangan di masa depan. 
Globalisasi, digitalisasi, dan perubahan demografi tenaga kerja 
adalah beberapa faktor yang memengaruhi manajemen sumber daya 
manusia. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia perlu 
mengembangkan strategi yang inovatif dan fleksibel untuk 
mengelola tenaga kerja secara efektif. Dengan demikian, 
manajemen sumber daya manusia dapat membantu organisasi tetap 
kompetitif dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan yang 
sedang berlangsung. 


A. Sejarah Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sejarah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 
dimulai jauh sebelum era modern, dengan akar yang dapat ditelusuri 
kembali ke masa pra-industri. Saat itu, hubungan antara pengrajin 
dan pekerja magang sudah mencerminkan bentuk awal manajemen 
tenaga kerja. Pengrajin bertanggung jawab atas kesejahteraan 
pekerja magang yang tinggal dan bekerja di rumah mereka. Namun, 
konsep formal MSDM baru mulai berkembang pesat selama 
Revolusi Industri pada abad ke-18, ketika pabrik-pabrik besar mulai 
bermunculan di Inggris dan Amerika Serikat. Kondisi kerja yang 
buruk dan eksploitasi tenaga kerja menyebabkan keresahan buruh, 
yang akhirnya mendorong pemerintah untuk memberlakukan 
peraturan perlindungan tenaga kerja (Oyibo & Gabriel, 2020). 

Perkembangan penting dalam sejarah manajemen sumber 
daya manusia (MSDM) terjadi dengan pembentukan departemen 
personalia di perusahaan-perusahaan besar pada awal abad ke-20. 
National Cash Register Company (NCR), yang mendirikan 
departemen SDM pertama pada tahun 1901, adalah contoh awal 
yang terkenal. Departemen ini dibentuk untuk menangani berbagai 


2|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


masalah yang dihadapi karyawan, termasuk manajemen gaji, 
keselamatan, dan keluhan. Tindakan ini menunjukkan pemahaman 
perusahaan tentang betapa pentingnya mengelola sumber daya 
manusia dengan cara yang lebih metodis dan disiplin. 

Departemen personalia di NCR memiliki tujuan utama untuk 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan 
meningkatkan produktivitas pekerja. Untuk mencapai tujuan ini, 
departemen tersebut berfokus pada pelatihan pekerja dan 
peningkatan upah. Pelatihan dianggap sebagai cara yang efektif 
untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi pekerja, sementara 
peningkatan upah diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan 
loyalitas pekerja. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai 
produktivitas yang lebih tinggi dan mengurangi tingkat keluhan dan 
ketidakpuasan di antara pekerja. 

Pendekatan yang digunakan NCR dalam mendirikan 
departemen personalia ini sangat dipengaruhi oleh teori manajemen 
ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick W. Taylor. Taylor 
menekankan pentingnya efisiensi dan produktivitas dalam proses 
produksi. Ia percaya bahwa dengan menganalisis dan 
mengoptimalkan setiap langkah dalam proses kerja, perusahaan 
dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih 
rendah. Prinsip-prinsip Taylor kemudian diterapkan dalam 
manajemen personalia untuk menciptakan lingkungan kerja yang 
lebih efisien dan produktif. 

Selain itu, pembentukan departemen personalia juga 
mencerminkan perubahan paradigma dalam hubungan antara 
perusahaan dan pekerjanya. Dahulu, pekerja sering dianggap 
sebagai aset yang dapat digantikan, namun dengan hadirnya bagian 
personalia, perusahaan mulai melihat pekerja sebagai aset berharga 
yang perlu dikelola dengan baik. Hal ini meliputi perhatian terhadap 
kesejahteraan pekerja, keselamatan kerja, dan pengembangan karier. 
Dengan demikian, bagian SDM memegang peranan penting dalam 
menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. 
Secara keseluruhan, kemunculan bagian SDM pada awal abad ke-20 
menandai langkah signifikan dalam sejarah manajemen sumber daya 
manusia. Inisiatif ini tidak hanya membantu perusahaan mengelola 
sumber daya manusia secara lebih efektif, tetapi juga memberikan 
kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan 
kesejahteraan pekerja. Pendekatan ilmiah yang dianut oleh Frederick 


3|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


W. Taylor menjadi dasar bagi pengembangan praktik manajemen 
sumber daya manusia yang lebih modern dan terstruktur, yang terus 
berkembang hingga saat ini. 

Perkembangan selanjutnya terjadi pada pertengahan abad ke- 
20, ketika perhatian terhadap kesejahteraan karyawan mulai 
meningkat. Teori-teori seperti Hirarki Kebutuhan Maslow dan Teori 
Motivasi Herzberg mulai diterapkan dalam manajemen sumber daya 
manusia, yang menekankan pentingnya kebutuhan psikologis dan 
motivasi intrinsik pekerja. Selama periode ini, manajemen sumber 
daya manusia mulai berfokus pada pengembangan keterampilan, 
kepuasan kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja. Pendekatan ini 
membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan 
produktif. 

Memasuki era globalisasi dan teknologi informasi pada akhir 
abad ke-20 dan awal abad ke-21, manajemen sumber daya manusia 
mengalami transformasi besar. Teknologi digital memungkinkan 
pengelolaan data karyawan yang lebih efisien dan pengembangan 
sistem informasi sumber daya manusia (HRIS). Selain itu, 
globalisasi mengharuskan perusahaan untuk mengelola tenaga kerja 
yang semakin beragam dan tersebar secara geografis. Hal ini 
menimbulkan tantangan baru dalam manajemen sumber daya 
manusia, seperti manajemen budaya, komunikasi lintas budaya, dan 
manajemen tenaga kerja jarak jauh. 

Saat ini, manajemen sumber daya manusia terus berkembang 
dengan fokus pada inovasi dan keberlanjutan. Perusahaan semakin 
menyadari pentingnya berinvestasi dalam pengembangan sumber 
daya manusia sebagai aset strategis. Pendekatan baru seperti 
manajemen bakat, pengembangan kepemimpinan, dan kesejahteraan 
karyawan menjadi prioritas utama. Dengan demikian, sejarah SDM 
mencerminkan evolusi dari pendekatan yang berfokus pada efisiensi 
dan kepatuhan, menjadi pendekatan yang lebih holistik dan berpusat 
pada manusia. 


B. Memahami Manajemen Sumber Daya Manusia 
Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengaturan sumber daya manusia suatu organisasi agar dapat 
mencapai tujuannya dengan sukses dan efisien dikenal sebagai 
manajemen sumber daya manusia, atau MSDM. MSDM mencakup 
berbagai tugas yang terkait dengan pengawasan karyawan di dalam 


4|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


perusahaan, seperti perekrutan, penyaringan, pengembangan, 
pelatihan, dan pengembangan karyawan serta penanganan 
penggajian dan tunjangan. Memastikan bahwa perusahaan memiliki 
staf yang terampil dan termotivasi untuk mencapai tujuan 
strategisnya adalah tujuan utama MSDM (Widarni & Bawono, 
2022). 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memiliki peran 
yang sangat penting dalam organisasi. Fungsi utamanya meliputi 
perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan pemecatan 
karyawan, upah dan tunjangan, penilaian kinerja, pengembangan 
karier, pelatihan dan pengembangan, serta keselamatan dan 
kesehatan kerja. Masing-masing fungsi ini saling terkait dan 
berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 
Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah awal yang 
penting dalam MSDM. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa 
organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat pada 
waktu yang tepat. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga 
kerja, peramalan kebutuhan masa depan, dan pengembangan strategi 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan perencanaan yang 
tepat, organisasi dapat menghindari kekurangan atau kelebihan 
tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional. 

Perekrutan dan pemecatan karyawan merupakan fungsi 
penting lainnya dalam manajemen sumber daya manusia. Proses ini 
melibatkan seleksi dan rekrutmen untuk mengisi posisi yang kosong 
dan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang tidak lagi 
dibutuhkan. Seleksi yang efektif memastikan karyawan yang 
direkrut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. Di sisi lain, pemutusan hubungan kerja 
dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti 
kinerja, kebutuhan organisasi, dan kepatuhan terhadap peraturan 
ketenagakerjaan. 

Upah dan tunjangan merupakan aspek penting dalam 
manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan kompensasi 
karyawan. Sistem upah yang adil dan kompetitif dapat 
meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, 
tunjangan seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan program 
pensiun juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. 
Dengan demikian, pengelolaan upah dan tunjangan yang baik dapat 
membantu organisasi mempertahankan karyawan yang berkualitas. 


5|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Fungsi lain yang tidak kalah pentingnya adalah penilaian 
kinerja, pengembangan karier, pelatihan dan pengembangan, serta 
keselamatan dan kesehatan kerja. Penilaian kinerja membantu 
organisasi mengukur kontribusi karyawan dan memberikan umpan 
balik untuk perbaikan. Pengembangan dan pelatihan karier bertujuan 
untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan, 
sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. 
Terakhir, keselamatan dan kesehatan kerja memastikan lingkungan 
kerja yang aman dan sehat, yang pada gilirannya meningkatkan 
produktivitas dan kesejahteraan karyawan. 

Remunerasi dan tunjangan merupakan aspek penting dari 
manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memberikan 
kompensasi yang adil dan kompetitif kepada karyawan. Penilaian 
kinerja dilakukan untuk mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap 
organisasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 
Pengembangan karier dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan 
keterampilan dan kompetensi karyawan sehingga mereka dapat 
memberikan kontribusi yang lebih efektif bagi organisasi. 
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting yang 
bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat 
bagi karyawan. 

Manajemen Sumber Daya Manusia juga berperan penting 
dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara karyawan dan 
organisasi. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif, 
penyelesaian konflik, dan penerapan kebijakan yang adil dan 
transparan. Hubungan kerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan 
dan motivasi karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 
produktivitas dan kinerja organisasi. Manajemen sumber daya 
manusia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
organisasi mematuhi semua undang-undang dan peraturan 
ketenagakerjaan yang berlaku. 

Secara keseluruhan, Manajemen Sumber Daya Manusia 
merupakan elemen kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. 
Dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif, suatu 
organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya, meningkatkan 
produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. SDM 
yang baik juga dapat membantu organisasi untuk menarik dan 
mempertahankan bakat terbaik, yang merupakan faktor penting 
dalam menghadapi persaingan di pasar global. 


6|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


C. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan 
suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu 
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 
efisien. MSDM mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan 
pengelolaan individu yang bekerja dalam organisasi, meliputi 
rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, 
penggajian, dan manajemen tunjangan. Tujuan utama MSDM 
adalah memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang 
kompeten dan termotivasi untuk mencapai tujuan strategisnya 
(Tanjung, 2020). 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memiliki 
beberapa fungsi utama yang sangat penting bagi keberlangsungan 
dan keberhasilan organisasi. Salah satu fungsi utamanya adalah 
perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan 
yang tepat pada waktu yang tepat. Proses ini melibatkan analisis 
kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan jangka pendek dan 
jangka panjang organisasi. Dengan perencanaan yang baik, 
organisasi dapat terhindar dari kekurangan atau kelebihan tenaga 
kerja yang dapat memengaruhi produktivitas dan efisiensi. 

Fungsi selanjutnya adalah pengangkatan dan pemberhentian 
karyawan. Proses ini meliputi seleksi dan rekrutmen untuk mengisi 
posisi yang kosong serta pemberhentian karyawan yang tidak lagi 
dibutuhkan. Seleksi dan rekrutmen yang efektif memastikan bahwa 
organisasi mendapatkan karyawan yang memiliki keterampilan dan 
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, 
pemutusan hubungan kerja karyawan dilakukan dengan 
mempertimbangkan berbagai faktor seperti kinerja, kebutuhan 
organisasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Remunerasi dan tunjangan juga merupakan fungsi penting 
dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi ini melibatkan 
penetapan struktur gaji dan tunjangan yang adil dan kompetitif 
untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. 
Sistem remunerasi yang baik tidak hanya mempertimbangkan faktor 
internal seperti kapasitas keuangan organisasi tetapi juga faktor 
eksternal seperti standar industri dan kondisi pasar tenaga kerja. 


7|(Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Dengan demikian, remunerasi dan tunjangan yang tepat dapat 

meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. 
Penilaian kinerja merupakan fungsi penting lainnya dalam 
manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja bertujuan untuk 
mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan 
organisasi. Proses ini melibatkan pengukuran kinerja terhadap 
indikator yang telah ditentukan sebelumnya, memberikan umpan 
balik kepada karyawan, dan merancang rencana pengembangan 
untuk meningkatkan kinerja. Penilaian kinerja yang efektif dapat 
membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, dan 
memberikan dasar untuk keputusan mengenai promosi, pelatihan, 
dan pengembangan karier. 

Pengembangan karier merupakan fungsi yang sama 
pentingnya dalam manajemen sumber daya manusia. Pengembangan 
karier bertujuan untuk membantu karyawan mencapai potensi 
maksimal mereka melalui berbagai program pelatihan dan 
pengembangan. Ini termasuk pelatihan keterampilan teknis, 
pengembangan kepemimpinan, dan program pendampingan. 
Dengan menyediakan kesempatan pengembangan karier, organisasi 
dapat meningkatkan retensi karyawan dan memastikan bahwa 
mereka memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan masa 
depan. 

Pelatihan dan pengembangan juga menjadi fokus utama 

dalam manajemen sumber daya manusia. Pelatihan dan 
pengembangan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan 
pengetahuan karyawan sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif 
dan efisien. Program pelatihan dapat mencakup berbagai topik, 
mulai dari keterampilan teknis hingga keterampilan nonteknis 
seperti komunikasi dan manajemen waktu. Dengan pelatihan yang 
tepat, karyawan dapat terus tumbuh dan berkontribusi lebih banyak 
bagi organisasi. 
Terakhir, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan fungsi yang 
sama pentingnya. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Hal ini 
melibatkan penerapan standar keselamatan kerja, pelatihan 
keselamatan, dan program kesehatan dan kebugaran. Dengan 
memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, organisasi dapat 
mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit, meningkatkan 
produktivitas, dan menciptakan budaya kerja yang positif. 


8(Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Remunerasi dan tunjangan merupakan aspek penting dari 
manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memberikan 
kompensasi yang adil dan kompetitif bagi karyawan. Penilaian 
kinerja dilakukan untuk mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap 
organisasi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 
Pengembangan dan pelatihan karier bertujuan untuk meningkatkan 
keterampilan dan kompetensi karyawan sehingga mereka dapat 
berkontribusi lebih efektif bagi organisasi. Keselamatan dan 
kesehatan kerja merupakan aspek penting yang bertujuan untuk 
menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. 

Manajemen Sumber Daya Manusia juga berperan penting 
dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara karyawan dan 
organisasi. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif, 
penyelesaian konflik, dan penerapan kebijakan yang adil dan 
transparan. Hubungan kerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan 
dan motivasi karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 
produktivitas dan kinerja organisasi. Manajemen Sumber Daya 
Manusia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
organisasi mematuhi semua undang-undang dan peraturan 
ketenagakerjaan yang berlaku. 

Secara keseluruhan, Manajemen Sumber Daya Manusia 
merupakan elemen kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. 
Dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif, suatu 
organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya, meningkatkan 
produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. 
Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik juga dapat membantu 
suatu organisasi untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik, 
yang merupakan faktor penting dalam menghadapi persaingan di 
pasar global. 


D. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sangat 
penting untuk memastikan bahwa suatu organisasi dapat mencapai 
tujuannya secara efektif dan efisien. Salah satu tujuan utama MSDM 
adalah menciptakan iklim organisasi yang baik dan produktif. 
Dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, karyawan 
dapat bekerja lebih nyaman dan termotivasi untuk memberikan 
kinerja terbaiknya. Hal ini juga membantu dalam mengurangi 
tingkat stres dan meningkatkan kepuasan kerja, yang pada akhirnya 


9(Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


berdampak positif pada produktivitas organisasi secara keseluruhan. 
Selain itu, MSDM bertujuan untuk menyiapkan sistem kerja yang 
efektif. Sistem kerja yang baik akan memastikan bahwa setiap 
karyawan memahami dengan jelas peran dan tanggung jawabnya. 
Termasuk juga pengembangan prosedur dan kebijakan yang 
mendukung efisiensi operasional. Dengan demikian, organisasi 
dapat terhindar dari kebingungan dan konflik yang mungkin timbul 
karena tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas (Rustiawan, 
Gadzali, Suharyat, Iswadi, & Ausat, 2023). 

Peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, baik secara 
fisik maupun mental, juga merupakan tujuan penting MSDM. 
Kesejahteraan karyawan tidak hanya mencakup aspek keuangan, 
tetapi juga kesehatan fisik dan mental. Program kesejahteraan yang 
komprehensif dapat mencakup asuransi kesehatan, program 
kebugaran, dan dukungan kesehatan mental. Dengan demikian, 
karyawan merasa dihargai dan diperhatikan, yang dapat 
meningkatkan loyalitas dan retensi mereka. 

Tujuan lain dari manajemen sumber daya manusia adalah 
memastikan kesempatan yang adil di antara semua sumber daya 
manusia. Ini berarti bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan 
yang sama untuk tumbuh dan maju dalam karier mereka tanpa 
diskriminasi. Kebijakan yang adil dan transparan dalam perekrutan, 
promosi, dan pengembangan karier sangat penting untuk mencapai 
tujuan ini. Ini juga membantu dalam menciptakan budaya kerja 
inklusif yang menghargai keberagaman. 

Terakhir, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk 
meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan memberikan 
pelatihan dan pengembangan yang tepat, karyawan dapat 
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini tidak 
hanya membantu karyawan dalam pekerjaan mereka saat ini tetapi 
juga mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar 
di masa depan. Dengan demikian, organisasi dapat terus tumbuh dan 
beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus berubah. 


E. Landasan Teori Manajemen Sumber Daya 


Manusia 
Landasan Teoritis Manajemen Sumber Daya Manusia 
(MSDM) merupakan landasan penting dalam mengelola tenaga 


10|(Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


kerja secara efektif dan efisien. MSDM mencakup berbagai teori 
dan konsep yang membantu organisasi mengoptimalkan potensi 
karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. MSDM merupakan 
ilmu dan seni mengelola peran dan interaksi karyawan secara efektif 
untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 
Pentingnya mencapai keseimbangan antara kebutuhan organisasi 
dan kesejahteraan karyawan ditekankan oleh definisi ini (Adillah & 
Zaky, 2022). 

Komponen penting dalam menjalankan bisnis adalah 
manajemen sumber daya manusia, atau MSDM. Perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengaturan sumber daya 
manusia merupakan elemen kunci MSDM. Masing-masing elemen 
ini penting bagi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya 
dengan sukses dan efisien. Organisasi berupaya memastikan bahwa 
mereka memiliki jumlah dan kualitas pekerja yang tepat pada waktu 
yang tepat melalui perencanaan MSDM. Hal ini memerlukan 
penilaian keadaan tenaga kerja saat ini, proyeksi kebutuhan, dan 
pembuatan rencana untuk memenuhi permintaan tersebut. 

Pengorganisasian dalam MSDM melibatkan penataan 
organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Struktur organisasi yang 
baik memungkinkan aliran informasi yang efisien dan koordinasi 
yang efektif antar departemen. Pembagian tugas yang jelas 
membantu menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dan 
memastikan bahwa setiap karyawan mengetahui peran dan tanggung 
jawabnya. Dengan demikian, organisasi yang baik dapat 
meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. 

Pengarahan merupakan komponen manajemen sumber daya 
manusia yang mencakup pemberian instruksi dan motivasi kepada 
karyawan. Komunikasi yang jelas, pemberian kritik yang 
membangun, dan penciptaan suasana kerja yang positif semuanya 
diperlukan untuk pengarahan yang efektif. Ada beberapa cara untuk 
meningkatkan motivasi karyawan, termasuk menawarkan insentif, 
pengakuan, dan peluang untuk pertumbuhan profesional. Ketika 
diberikan arahan yang jelas, anggota staf akan lebih terdorong dan 
berdedikasi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Pengendalian dalam manajemen sumber daya manusia 
bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja karyawan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan kinerja, 
penilaian kinerja, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. 


11 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Pengendalian yang efektif membantu organisasi untuk 
mengidentifikasi masalah kinerja sejak dini dan mengambil 
langkah-langkah untuk memperbaikinya. Selain itu, pengendalian 
juga membantu memastikan bahwa karyawan tetap berada di jalur 
yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. 

Perencanaan sumber daya manusia memperhitungkan 
persyaratan jangka panjang organisasi selain tuntutan langsungnya. 
Menciptakan inisiatif pelatihan dan pengembangan untuk 
meningkatkan kecakapan anggota staf merupakan bagian dari hal ini. 
Dengan demikian, di pasar yang selalu berubah, perencanaan 
sumber daya manusia yang efektif dapat membantu bisnis untuk 
tetap kompetitif. Pengorganisasian yang efektif juga melibatkan 
penciptaan budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang 
kuat dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dan menciptakan 
lingkungan kerja yang harmonis. Hal ini dapat dicapai melalui 
komunikasi yang terbuka, pengakuan atas kontribusi karyawan, dan 
penciptaan lingkungan kerja yang inklusif. 

Secara keseluruhan, komponen utama MSDM saling terkait 
dan saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. 
Perencanaan yang baik memastikan bahwa organisasi memiliki 
tenaga kerja yang diperlukan, pengorganisasian yang efektif 
memastikan bahwa tenaga kerja dapat bekerja secara efisien, 
pengarahan yang tepat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, 
dan pengendalian yang baik memastikan bahwa kinerja tetap sesuai 
dengan standar yang ditetapkan. Dengan mengelola keempat 
komponen ini secara efektif, organisasi dapat mencapai kinerja yang 
optimal dan mencapai tujuan jangka panjangnya. 

Fungsi manajemen sumber daya manusia juga mencakup 
pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan pemutusan hubungan 
kerja karyawan. Pengadaan melibatkan proses rekrutmen dan seleksi 
untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 
organisasi. Pengembangan mencakup pelatihan dan pengembangan 
karier untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. 
Kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan kepada 
karyawan sebagai penghargaan atas kontribusinya, sedangkan 
pemutusan hubungan kerja mencakup proses pemutusan hubungan 
kerja yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 


12|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Teori manajemen sumber daya manusia mencakup berbagai 
pendekatan, seperti teori motivasi, teori kepemimpinan, dan teori 
pengembangan organisasi. Teori motivasi, seperti teori Maslow dan 
Herzberg, membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi 
motivasi karyawan. Teori kepemimpinan, seperti teori 
kepemimpinan situasional dan transformasional, memberikan 
panduan tentang bagaimana pemimpin dapat memengaruhi dan 
menginspirasi karyawan. Teori pengembangan organisasi berfokus 
pada bagaimana organisasi dapat beradaptasi dan berkembang 
dalam lingkungan yang dinamis. 

Tantangan manajemen sumber daya manusia modern 
meliputi globalisasi, teknologi, dan perubahan demografi. 
Globalisasi mengharuskan organisasi untuk mengelola tenaga kerja 
yang beragam secara budaya. Teknologi, seperti otomatisasi dan 
kecerdasan buatan, mengubah cara kerja dan membutuhkan 
keterampilan baru. Perubahan demografi, seperti populasi yang 
menua dan masuknya generasi milenial ke dalam dunia kerja, 
memengaruhi dinamika tenaga kerja dan kebutuhan organisasi. Oleh 
karena itu, manajemen sumber daya manusia harus terus beradaptasi 
dan mengembangkan strategi inovatif untuk menghadapi tantangan 
ini. 


13|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


BAB II 
PERENCANAAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 


Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 
proses strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu 
organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat 
untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. 
Proses ini melibatkan analisis kebutuhan SDM, mengidentifikasi 
kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, serta 
mengembangkan strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 
Perencanaan SDM yang efektif membantu organisasi tetap 
kompetitif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis 
(Muhammad, 2022). 

Salah satu langkah awal dalam perencanaan sumber daya 
manusia (SDM) adalah melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja. 
Langkah ini melibatkan penilaian jumlah dan jenis keterampilan 
yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis 
ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan 
bisnis, perubahan teknologi, dan dinamika pasar. Dengan 
memahami kebutuhan tenaga kerja, organisasi dapat merencanakan 
perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan secara lebih 
efektif. 

Analisis kebutuhan tenaga kerja dimulai dengan 
mengidentifikasi tujuan strategis organisasi. Tujuan ini mencakup 
visi jangka panjang dan target spesifik yang ingin dicapai. Misalnya, 
Jika suatu perusahaan berencana untuk memperluas operasinya ke 
pasar internasional, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan 
tenaga kerja dengan keterampilan bahasa asing dan pengetahuan 
tentang pasar global. Dengan demikian, analisis kebutuhan tenaga 
kerja membantu menghubungkan strategi bisnis dengan kebutuhan 
SDM. 

Analisis ini juga mempertimbangkan perubahan teknologi 
yang dapat memengaruhi kebutuhan keterampilan. Di era digital, 
teknologi berkembang pesat dan memengaruhi cara organisasi 


14|(Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


bekerja. Misalnya, adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan 
(AI) dan otomatisasi dapat mengubah jenis keterampilan yang 
dibutuhkan. Oleh karena itu, organisasi perlu mengidentifikasi 
keterampilan teknologi yang relevan dan merencanakan pelatihan 
untuk mengembangkan keterampilan ini di antara karyawan. 

Dinamika pasar juga memainkan peran penting dalam 

analisis kebutuhan tenaga kerja. Perubahan permintaan pasar, 
persaingan, dan tren industri dapat memengaruhi kebutuhan tenaga 
kerja. Misalnya, jika ada peningkatan permintaan untuk produk atau 
layanan tertentu, organisasi mungkin perlu menambah jumlah 
karyawan atau mengembangkan keterampilan baru untuk memenuhi 
permintaan tersebut. Dengan memahami dinamika pasar, organisasi 
dapat menanggapi perubahan dengan cepat dan efektif. 
Analisis kebutuhan tenaga kerja juga melibatkan penilaian tenaga 
kerja yang ada. Ini termasuk mengevaluasi keterampilan dan 
kompetensi karyawan saat ini dan mengidentifikasi kesenjangan 
keterampilan yang perlu diisi. Dengan melakukan penilaian ini, 
organisasi dapat merencanakan program pelatihan dan 
pengembangan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan 
karyawan dan memastikan mereka siap menghadapi tantangan di 
masa depan. 

Analisis kebutuhan tenaga kerja memungkinkan organisasi 
untuk merencanakan perekrutan dengan lebih baik. Dengan 
mengetahui keterampilan apa yang dibutuhkan, organisasi dapat 
merancang strategi perekrutan yang efektif untuk menarik kandidat 
yang sesuai. Ini termasuk menentukan saluran perekrutan yang tepat, 
menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas, dan mengembangkan 
proses seleksi yang efisien. 

Analisis kebutuhan tenaga kerja juga membantu dalam 
merencanakan pengembangan karier karyawan. Dengan memahami 
kebutuhan keterampilan jangka panjang, organisasi dapat 
merancang jalur karier yang memungkinkan karyawan tumbuh 
sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini tidak hanya 
meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan tetapi juga 
memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang siap 
menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, analisis 
kebutuhan tenaga kerja merupakan langkah penting dalam 
perencanaan SDM yang membantu organisasi mencapai tujuan 
strategis mereka secara lebih efektif dan efisien. 


15|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Setelah kebutuhan tenaga kerja diidentifikasi, langkah 
selanjutnya adalah mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan 
sumber daya manusia saat ini dan ketersediaannya. Ini melibatkan 
penilaian keterampilan dan kompetensi karyawan saat ini dan 
potensi mereka untuk tumbuh. Identifikasi kesenjangan ini penting 
untuk menentukan area yang memerlukan intervensi, seperti 
pelatihan tambahan atau perekrutan baru. 

Strategi untuk mengatasi kesenjangan sumber daya manusia 
dapat mencakup berbagai pendekatan, seperti program pelatihan dan 
pengembangan, perekrutan, dan retensi karyawan. Program 
pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan 
keterampilan dan kompetensi karyawan yang ada, sehingga mereka 
dapat memenuhi kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Di 
sisi lain, perekrutan bertujuan untuk menarik bakat baru dengan 
keterampilan yang dibutuhkan. Sementara itu, strategi retensi 
berfokus pada mempertahankan karyawan berprestasi tinggi dengan 
menawarkan insentif dan peluang pengembangan karier. 

Manfaat perencanaan sumber daya manusia yang efektif 
sangat penting bagi organisasi. Dengan memiliki tenaga kerja yang 
tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan 
kualitas layanan. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia yang 
baik juga membantu mengurangi biaya yang terkait dengan 
pergantian karyawan dan kekurangan tenaga kerja. Secara 
keseluruhan, perencanaan sumber daya manusia merupakan elemen 
kunci dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka 
panjang suatu organisasi. 


F. Urgensi Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang paling 
berharga bagi setiap organisasi atau negara. Keberadaan SDM yang 
berkualitas menjadi kunci utama tercapainya tujuan dan visi yang 
telah ditetapkan. Tanpa SDM yang kompeten dan berkomitmen, 
sulit bagi suatu organisasi untuk berkembang dan bersaing di era 
globalisasi yang semakin kompetitif ini. Oleh karena itu, 
pengembangan dan pengelolaan SDM sangat penting untuk 
memastikan bahwa setiap individu dapat memberikan kontribusi 
yang maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuannya (Tien, 
Ngoc, & Anh, 2021). 


16| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Produktivitas dan efisiensi dalam bekerja dapat meningkat 
dengan pengelolaan SDM yang efektif. Karyawan dapat 
meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya untuk bekerja lebih 
efektif dan efisien dengan menerima pelatihan dan pengembangan 
yang tepat. Lebih jauh, lingkungan kerja yang membuat orang 
merasa dihargai dan terinspirasi untuk bekerja sebaik mungkin dapat 
dibangun melalui pengelolaan SDM yang efektif. Tentunya, hal ini 
akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Jeni, & 
Al-Amin, 2021). 

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting 
dalam kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan. 
Di era digital ini, perubahan terjadi dengan sangat cepat dan 
organisasi harus mampu beradaptasi agar tetap relevan. Sumber 
daya manusia yang adaptif akan menjadi aset berharga dalam 
menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Mereka dapat 
membantu organisasi untuk terus berinovasi dan menemukan solusi 
kreatif dalam menghadapi berbagai situasi. 

Kemampuan adaptasi sumber daya manusia sangat penting 
karena teknologi dan tren bisnis terus berkembang. Organisasi yang 
tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut berisiko tertinggal 
dari pesaingnya. Sumber daya manusia yang adaptif dapat 
mempelajari teknologi baru dengan cepat dan menerapkannya dalam 
operasi sehari-hari, sehingga organisasi tetap kompetitif dan efisien. 

Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah juga 
menuntut organisasi untuk beradaptasi. Sumber daya manusia 
dengan kemampuan adaptasi yang baik dapat membantu organisasi 
menavigasi perubahan tersebut dengan lebih mudah. Mereka 
dapat memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan baru dan 
terhindar dari potensi sanksi atau denda yang dapat merugikan. 
Pasar dan preferensi konsumen juga berubah dengan cepat. Sumber 
daya manusia yang adaptif dapat membantu organisasi memahami 
dan menanggapi perubahan tersebut dengan cepat. Mereka dapat 
mengembangkan strategi pemasaran yang sejalan dengan tren 
terkini dan memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan 
tetap relevan dan menarik bagi konsumen. 

Kemampuan adaptasi sumber daya manusia juga penting 
dalam menghadapi situasi krisis. Dalam situasi yang tidak terduga, 
seperti pandemi atau bencana alam, sumber daya manusia yang 
adaptif dapat membantu organisasi untuk terus beroperasi dan 


17 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


menemukan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan yang ada. 
Mereka dapat bekerja sama dengan tim lain untuk mengembangkan 
rencana darurat dan memastikan kelangsungan bisnis. 

Dengan demikian, urgensi SDM dalam kemampuan organisasi 
untuk beradaptasi dengan perubahan tidak dapat diabaikan. SDM 
yang adaptif merupakan aset berharga yang dapat membantu 
organisasi untuk terus berinovasi, tetap relevan, dan menghadapi 
tantangan dengan percaya diri. 

Produktivitas dan efisiensi di tempat kerja dapat meningkat 
dengan manajemen SDM yang efektif. Karyawan dapat 
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk bekerja 
lebih efektif dan efisien dengan menerima pelatihan dan 
pengembangan yang tepat. Lebih jauh lagi, lingkungan kerja di 
mana orang merasa dihargai dan terinspirasi untuk bekerja sebaik 
mungkin dapat dibangun melalui manajemen SDM yang efektif. 
Tentu saja, ini akan meningkatkan kinerja organisasi secara 
keseluruhan (Jeni, & Al-Amin, 2021). 

Pentingnya SDM juga tercermin dalam kontribusinya 
terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. SDM yang berkualitas 
tidak hanya memberikan manfaat bagi organisasi tempat mereka 
bekerja, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka 
dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, 
serta menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi 
lingkungan sekitar. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan 
SDM merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan 
manfaat berkelanjutan bagi semua pihak. 


G. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Proses strategis yang disebut perencanaan sumber daya 
manusia (HRP) memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan 
kualitas karyawan yang tepat untuk memenuhi tujuan jangka pendek 
dan jangka panjangnya. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan 
sumber daya manusia, perkiraan kebutuhan masa depan, dan 
pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. HRP 
yang efektif membantu organisasi menghindari kekurangan atau 
kelebihan staf, yang dapat berdampak negatif pada produktivitas dan 
efisiensi (Nwafor, 2023). 

Analisis kebutuhan tenaga kerja merupakan langkah awal 
yang penting dalam perencanaan sumber daya manusia (HRP). 


18(Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Proses ini dimulai dengan penilaian mendalam terhadap posisi 
dalam organisasi. Setiap posisi dianalisis untuk memahami tanggung 
jawab, tugas, dan peran yang harus dilakukan. Penilaian ini 
membantu mengidentifikasi apakah posisi tersebut masih relevan 
atau perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat 
ini. 

Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap 
posisi dievaluasi. Ini mencakup keterampilan teknis dan non-teknis 
yang dibutuhkan untuk melakukan tugas secara efektif. Misalnya, 
dalam industri teknologi, keterampilan seperti pemrograman dan 
analisis data mungkin sangat dibutuhkan. Sementara itu, 
keterampilan komunikasi dan manajemen waktu mungkin lebih 
penting dalam peran manajerial. Evaluasi ini memastikan bahwa 
organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten dan siap 
menghadapi tantangan. 

Jumlah pekerja yang dibutuhkan juga menjadi fokus dalam 
analisis ini. Organisasi harus menentukan berapa banyak karyawan 
yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi sehari-hari secara 
efisien. Ini melibatkan penghitungan beban kerja, produktivitas, dan 
kapasitas kerja. Dengan mengetahui jumlah karyawan yang tepat, 
organisasi dapat menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga 
kerja yang dapat memengaruhi kinerja operasional. 

Selain faktor internal, analisis kebutuhan tenaga kerja juga 
mempertimbangkan faktor eksternal. Perubahan teknologi, misalnya, 
dapat memengaruhi jenis keterampilan yang dibutuhkan. Kondisi 
pasar tenaga kerja juga memainkan peran penting, karena 
ketersediaan pekerja dengan keterampilan tertentu dapat 
memengaruhi strategi perekrutan. Tren industri, seperti peningkatan 
otomatisasi atau perubahan peraturan, juga harus diperhitungkan 
dalam perencanaan SDM. 

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, organisasi 
dapat merencanakan kebutuhan tenaga kerja mereka dengan lebih 
akurat. Analisis kebutuhan tenaga kerja yang komprehensif 
membantu organisasi tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan 
dalam lingkungan bisnis. Ini juga memastikan bahwa organisasi 
memiliki tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan jangka 
panjang mereka. 

Setelah kebutuhan tenaga kerja diidentifikasi, langkah 
selanjutnya adalah peramalan kebutuhan SDM. Peramalan ini 


19 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


menggunakan data historis dan tren masa depan untuk memprediksi 
kebutuhan tenaga kerja selama periode waktu tertentu. Metode 
peramalan dapat mencakup analisis statistik, model matematika, dan 
penilaian ahli. Sasaran peramalan ini adalah untuk mengantisipasi 
perubahan kebutuhan tenaga kerja dan mengembangkan strategi 
untuk mengatasi perubahan tersebut. 

Strategi yang dikembangkan dalam perencanaan SDM dapat 
mencakup perekrutan, pelatihan, pengembangan karier, dan retensi 
karyawan. Perekrutan bertujuan untuk menarik dan memilih 
kandidat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Pelatihan dan 
pengembangan karier membantu karyawan meningkatkan 
keterampilan mereka dan mempersiapkan mereka untuk peran yang 
lebih besar di masa depan. Retensi karyawan berfokus pada 
penciptaan lingkungan kerja yang mendukung dan pemberian 
insentif untuk mempertahankan karyawan berprestasi tinggi. 
Manfaat perencanaan SDM yang efektif sangat signifikan. Dengan 
memiliki tenaga kerja yang tepat, organisasi dapat meningkatkan 
produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas operasional. Selain itu, 
perencanaan SDM yang baik juga membantu mengurangi biaya 
yang terkait dengan pergantian karyawan dan kekurangan tenaga 
kerja. Dengan demikian, perencanaan SDM tidak hanya tentang 
memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, tetapi juga tentang 
mempersiapkan organisasi untuk tantangan dan peluang di masa 
depan. 


H. Informasi dan Peramalan Sumber Daya Manusia 

Informasi dan peramalan sumber daya manusia (SDM) 
merupakan elemen penting dari manajemen SDM yang efektif. 
Informasi SDM mencakup data tentang karyawan, seperti 
keterampilan, pengalaman, dan kinerja mereka. Data ini 
dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk survei, wawancara, 
dan sistem informasi SDM. Informasi yang akurat dan terkini 
memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik 
terkait perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan (Bal, 
Bozkurt, & Ertemsir, 2022). 

Peramalan sumber daya manusia (SDM) merupakan proses 
penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk 
memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Proses ini 
didasarkan pada analisis data historis dan tren terkini, yang 


20|/Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi pola dan 
kemungkinan perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja. Dengan 
memahami tren ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih 
baik terkait perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. 

Salah satu manfaat utama peramalan SDM adalah 
kemampuannya untuk membantu organisasi mengantisipasi 
perubahan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya, jika data menunjukkan 
bahwa permintaan untuk keterampilan tertentu meningkat, 
organisasi dapat mulai mencari dan melatih karyawan dengan 
keterampilan tersebut sebelum terjadi kekurangan. Sebaliknya, jika 
tren menunjukkan penurunan kebutuhan akan keahlian tertentu, 
organisasi dapat merencanakan pengurangan tenaga kerja secara 
bertahap untuk menghindari kelebihan tenaga kerja. 

Metode peramalan SDM dapat bervariasi, termasuk analisis 
statistik, model matematika, dan penilaian ahli. Analisis statistik 
melibatkan penggunaan data historis untuk mengidentifikasi tren 
dan pola, sementara model matematika dapat digunakan untuk 
membuat prediksi yang lebih akurat berdasarkan variabel tertentu. 
Penilaian ahli melibatkan konsultasi dengan pakar industri atau 
manajer berpengalaman yang dapat memberikan wawasan 
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. 

Dengan peramalan yang tepat, organisasi dapat menghindari 
masalah yang terkait dengan kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. 
Kekurangan tenaga kerja dapat mengganggu operasi bisnis dan 
mengurangi produktivitas, sementara kelebihan tenaga kerja dapat 
meningkatkan biaya dan mengurangi efisiensi. Oleh karena itu, 
peramalan SDM yang akurat sangat penting untuk menjaga 
keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan sumber daya yang 
tersedia. 

Secara keseluruhan, peramalan SDM merupakan alat yang 
sangat berharga bagi organisasi dalam mengelola tenaga kerja 
mereka secara efektif. Dengan memprediksi kebutuhan tenaga kerja 
di masa mendatang, organisasi dapat mengembangkan strategi 
proaktif untuk mengatasi perubahan dan memastikan bahwa mereka 
memiliki tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini 
tidak hanya membantu dalam menjaga kelancaran operasi bisnis 
tetapi juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi 
dengan perubahan di pasar dan lingkungan bisnis. Salah satu 
manfaat utama peramalan SDM adalah kemampuan untuk 


21 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


merencanakan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang. Hal ini 
memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi keterampilan 
yang akan dibutuhkan di masa mendatang dan mulai 
mengembangkan atau merekrut karyawan dengan keterampilan 
tersebut. Selain itu, peramalan SDM juga membantu dalam 
merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang tepat 
bagi karyawan saat ini sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan 
organisasi di masa mendatang. 

Informasi dan peramalan SDM juga memainkan peran 

penting dalam manajemen kinerja karyawan. Dengan memiliki data 
yang akurat tentang kinerja karyawan, manajer dapat 
mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan 
rencana untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, informasi ini juga 
dapat digunakan untuk mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi 
dan merencanakan jalur karier mereka dalam organisasi. 
Secara keseluruhan, informasi dan peramalan SDM merupakan alat 
yang sangat berharga dalam manajemen SDM. Dengan 
memanfaatkan data yang akurat dan metode peramalan yang tepat, 
organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja 
yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Hal ini tidak hanya 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas tetapi juga membantu 
organisasi untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. 


I. Prosedur dan Rencana Sumber Daya Manusia 

Prosedur dan rencana sumber daya manusia (SDM) 
merupakan elemen penting dalam manajemen organisasi yang 
bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga 
kerja yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan 
keterampilan yang sesuai untuk mencapai tujuan strategisnya. 
Prosedur ini mencakup berbagai langkah mulai dari rekrutmen, 
seleksi, pengembangan, hingga retensi tenaga kerja. Setiap langkah 
harus direncanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa 
kebutuhan SDM perusahaan terpenuhi secara efektif dan efisien 
(Armstrong & Taylor, 2023). 

Langkah pertama dalam prosedur perencanaan sumber daya 
manusia (SDM) adalah menentukan kebutuhan tenaga kerja. Proses 
ini diawali dengan analisis mendalam tentang jumlah dan jenis 
keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. Analisis ini mencakup identifikasi 


22|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


posisi yang perlu diisi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap 
posisi. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa 
mereka memiliki tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan 
bisnisnya. 

Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan tren 
industri dan perubahan lingkungan bisnis yang dapat memengaruhi 
kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Misalnya, 
perkembangan teknologi baru atau perubahan regulasi dapat 
memengaruhi jenis keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, 
perusahaan perlu selalu memperbarui analisisnya agar tetap relevan 
dan kompetitif di pasar. Setelah kebutuhan tenaga kerja ditentukan, 
langkah selanjutnya adalah menyusun strategi untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. Hal ini dapat melibatkan perekrutan eksternal, 
pelatihan dan pengembangan karyawan yang ada, atau kombinasi 
keduanya. Strategi ini harus disesuaikan dengan tujuan bisnis 
perusahaan dan kondisi pasar tenaga kerja saat ini. 

Penerapan strategi perencanaan SDM juga memerlukan 
koordinasi yang baik antara berbagai departemen dalam perusahaan. 
Misalnya, departemen SDM harus bekerja sama dengan manajer lini 
untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja setiap departemen 
terpenuhi. Selain itu, komunikasi yang efektif antara manajemen dan 
karyawan juga penting untuk memastikan bahwa semua pihak 
memahami tujuan dan proses perencanaan SDM. 

Perusahaan harus meninjau dan mengevaluasi efektivitas 
perencanaan SDM mereka secara berkala. Hal ini melibatkan 
pengukuran kinerja karyawan dan pencapaian tujuan bisnis, dan 
menyesuaikan strategi jika perlu. Dengan demikian, perusahaan 
dapat memastikan bahwa mereka selalu memiliki tenaga kerja yang 
kompeten dan siap menghadapi tantangan bisnis di masa depan. 
Setelah kebutuhan tenaga kerja ditentukan, langkah selanjutnya 
adalah proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen melibatkan 
pencarian kandidat yang memenuhi kualifikasi yang telah 
ditentukan, baik melalui iklan lowongan kerja, agen perekrutan, atau 
jaringan profesional. Seleksi kemudian dilakukan melalui berbagai 
metode seperti wawancara, tes keterampilan, dan asesmen 
psikologis untuk memastikan bahwa kandidat terpilih memiliki 
keterampilan dan karakter yang sesuai dengan budaya dan 
kebutuhan perusahaan. 


23 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah 
penting berikutnya dalam proses ini. Pengembangan sumber daya 
manusia melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan 
karyawan untuk memastikan mereka dapat memenuhi tuntutan 
pekerjaan mereka dan berkontribusi secara optimal terhadap tujuan 
perusahaan. Program pelatihan dapat mencakup pelatihan teknis, 
pengembangan kepemimpinan, dan pelatihan soft skills seperti 
komunikasi dan kerja sama tim. Selain itu, perusahaan juga harus 
menyediakan kesempatan untuk pengembangan karier dan promosi 
internal untuk menjaga motivasi dan retensi karyawan. 

Pemeliharaan sumber daya manusia melibatkan berbagai 
upaya untuk mempertahankan karyawan berprestasi tinggi dan 
memastikan kesejahteraan mereka. Ini termasuk memberikan 
kompensasi yang kompetitif, tunjangan tambahan, dan lingkungan 
kerja yang mendukung. Lebih jauh, sangat penting bagi organisasi 
untuk membangun kerangka kerja penilaian kinerja yang adil dan 
jelas untuk memberikan wawasan yang berharga dan 
mengidentifikasi peluang untuk peningkatan. Oleh karena itu, 
kebijakan dan praktik SDM yang efisien menjamin bahwa anggota 
staf merasa dihargai dan terinspirasi untuk melakukan yang terbaik 
dari kemampuan mereka selain membantu bisnis dalam mencapai 
tujuannya. 


24|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


BAB II 
PENGEMBANGAN KARIR 


Pengembangan karier merupakan proses yang sangat penting 
di tempat kerja, karena membantu individu mencapai tujuan 
profesionalnya dan meningkatkan kinerja organisasi. Pengembangan 
karier melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk 
meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi 
karyawan. Proses ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi 
juga bagi organisasi yang ingin mempertahankan dan 
mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas (Sugiarti, 
2022). 

Pengembangan karier merupakan aspek penting dari 
manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja karyawan. Dengan memberikan pelatihan dan 
pendidikan yang tepat, karyawan dapat mengembangkan 
keterampilan baru yang relevan dengan pekerjaannya. Pelatihan ini 
dapat berupa kursus, lokakarya, atau program sertifikasi yang 
dirancang untuk meningkatkan kompetensi karyawan di bidang 
tertentu. Dengan demikian, karyawan tidak hanya mampu 
menyelesaikan tugasnya dengan lebih efisien, tetapi juga dapat 
berkontribusi lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi. 

Peningkatan pengembangan karier sangat penting untuk 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan selain produktivitas. 
Kepuasan kerja karyawan cenderung meningkat ketika mereka 
melihat peluang untuk belajar dan berkembang. Kinerja tim dan 
organisasi secara keseluruhan dapat meningkat sebagai akibat dari 
tingkat kepuasan kerja yang tinggi yang berdampak baik pada moral 
dan motivasi karyawan. Pekerja yang bahagia juga memiliki tingkat 
retensi yang lebih tinggi dan sering kali lebih berdedikasi kepada 
atasan mereka. 

Pengembangan karier juga membantu karyawan merasa 
lebih dihargai oleh organisasi. Ketika organisasi berinvestasi dalam 
pengembangan karyawan, hal itu menunjukkan bahwa mereka 
menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap pengembangan 
profesional mereka. Perasaan dihargai ini dapat meningkatkan 


25|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


kepercayaan diri dan motivasi karyawan untuk terus berprestasi dan 
mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selain itu, karyawan yang 
merasa dihargai cenderung memiliki hubungan kerja yang lebih baik 
dengan rekan kerja mereka dan lebih berkomitmen terhadap 
organisasi. 

Motivasi karyawan yang tinggi merupakan salah satu kunci 
keberhasilan organisasi. Dengan menyediakan kesempatan 
pengembangan karier, organisasi dapat membantu karyawan 
mencapai potensi maksimal mereka. Karyawan yang termotivasi 
akan lebih proaktif dalam menemukan solusi, lebih kreatif dalam 
menghadapi tantangan, dan lebih bersemangat dalam bekerja. Hal 
ini tidak hanya menguntungkan karyawan secara individu tetapi juga 
berdampak positif pada organisasi secara keseluruhan. 

Terakhir, pengembangan karier juga berkontribusi terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. Karyawan yang memiliki 
keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik akan dapat bekerja 
lebih efektif dan efisien. Mereka dapat menerapkan strategi baru, 
meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan membantu 
organisasi bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan 
demikian, berinvestasi dalam pengembangan karier karyawan tidak 
hanya bermanfaat bagi karyawan itu sendiri, tetapi juga bagi 
keberhasilan jangka panjang organisasi. 

Pengembangan karier juga memiliki manfaat jangka panjang 
bagi organisasi. Dengan memiliki program pengembangan karier 
yang baik, organisasi dapat menarik dan mempertahankan karyawan 
yang berkualitas. Karyawan yang merasa memiliki kesempatan 
untuk berkembang dalam organisasi cenderung lebih loyal dan 
berkomitmen. Selain itu, pengembangan karier juga membantu 
organisasi dalam perencanaan suksesi dan memastikan bahwa 
mereka memiliki pemimpin masa depan yang siap mengambil alih 
peran penting. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam 
pengembangan karier, termasuk pelatihan formal, pendampingan, 
dan rotasi pekerjaan. Pelatihan formal dapat berupa kursus atau 
lokakarya yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis 
atau manajerial. Pendampingan melibatkan menghubungkan 
karyawan yang lebih berpengalaman dengan karyawan yang lebih 
baru untuk memberikan bimbingan dan dukungan. Rotasi pekerjaan 
memungkinkan karyawan untuk mendapatkan pengalaman di 


26|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


berbagai bagian organisasi, yang dapat membantu mereka 
mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang bisnis. 

Penting bagi organisasi untuk terus mengevaluasi dan 
menyesuaikan program pengembangan karier mereka. Kebutuhan 
dan tujuan karyawan dan organisasi dapat berubah seiring waktu, 
sehingga program pengembangan karier harus fleksibel dan 
responsif terhadap perubahan ini. Dengan demikian, pengembangan 
karier bukan hanya alat untuk meningkatkan kinerja saat ini, tetapi 
juga investasi jangka panjang bagi keberhasilan organisasi. 


J. Memahami Manajemen Karir 

Manajemen karier adalah proses mengelola dan 
merencanakan aktivitas — karyawan untuk — meningkatkan 
pengembangan karier mereka. Proses ini melibatkan karyawan dan 
anggota unit perusahaan, dan mencakup konsep kesadaran diri, 
eksplorasi karier, koneksi, dan proses pembelajaran. Manajemen 
karier bertujuan untuk membantu karyawan mencapai tujuan karier 
mereka sekaligus memenuhi kebutuhan perusahaan. Dengan 
demikian, manajemen karier merupakan investasi penting bagi 
perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan berkembang dan 
berkontribusi secara optimal (Salleh, Omar, Aburumman, Mat, & 
Almhairat, 2020). 

Menemukan keseimbangan antara tujuan organisasi dan 
karyawan merupakan tujuan utama manajemen karier. Dalam situasi 
ini, bisnis perlu memastikan bahwa anggota staf merasa dihargai dan 
terinspirasi untuk memenuhi ambisi mereka sendiri selain 
membantu perusahaan mencapai tujuannya. Untuk menumbuhkan 
suasana kerja yang positif dan produktif di mana orang merasa 
terlibat dan berdedikasi pada pekerjaan mereka, keseimbangan ini 
sangat penting. 

Meningkatkan kesejahteraan karyawan merupakan salah satu 
aspek penting dari manajemen karier yang tidak boleh diabaikan. 
Kesejahteraan karyawan mencakup berbagai dimensi, termasuk 
kesehatan fisik, mental, dan emosional. Untuk mencapai 
kesejahteraan yang optimal, perusahaan dapat menerapkan program 
kesehatan yang mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, fasilitas 
olahraga, dan kampanye kesehatan. Selain itu, perusahaan juga 
dapat menyediakan akses ke layanan konseling untuk membantu 


27|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


karyawan mengatasi stres dan masalah pribadi yang mungkin 
mereka hadapi. 

Program pelatihan keterampilan juga berperan penting dalam 
meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan memberikan 
pelatihan yang relevan, karyawan dapat mengembangkan 
keterampilan baru yang tidak hanya meningkatkan kinerja mereka di 
tempat kerja tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan kepuasan 
pribadi. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari 
keterampilan teknis hingga keterampilan manajemen dan 
kepemimpinan, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan 
karier karyawan. 

Selain program kesehatan dan pelatihan, perusahaan juga 
dapat mengadopsi kebijakan kerja yang fleksibel untuk mendukung 
kesejahteraan karyawan. Kebijakan seperti bekerja dari rumah, jam 
kerja yang fleksibel, dan cuti tambahan dapat membantu karyawan 
menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi mereka. Dengan 
memberikan fleksibilitas ini, perusahaan dapat membantu 
mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kepuasan kerja 
karyawan. 

Manfaat peningkatan kesejahteraan karyawan tidak hanya 
dirasakan oleh karyawan itu sendiri tetapi juga oleh perusahaan 
secara keseluruhan. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung 
oleh perusahaan cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang 
lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas 
dan kualitas kerja mereka. Selain itu, karyawan yang berkecukupan 
juga cenderung lebih loyal dan memiliki tingkat retensi yang lebih 
tinggi, sehingga mengurangi biaya yang terkait dengan pergantian 
karyawan. 

Secara keseluruhan, berinvestasi dalam kesejahteraan 
karyawan merupakan investasi yang sangat berharga bagi 
perusahaan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang 
mendukung dan memperhatikan kesejahteraan karyawan, 
perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kinerja dan 
produktivitas tetapi juga membangun reputasi sebagai tempat yang 
baik untuk bekerja. Hal ini dapat menarik bakat terbaik dan 
menciptakan budaya kerja yang positif dan berkelanjutan. 

Selain itu, manajemen karier membantu karyawan mengidentifikasi 
potensi dan keterampilan mereka. Melalui proses penilaian dan 
pengembangan, karyawan dapat memahami kekuatan dan 


28 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


kelemahan mereka, serta peluang untuk pengembangan lebih lanjut. 
Hal ini memungkinkan karyawan untuk merencanakan jalur karier 
mereka dengan lebih baik dan mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan karier mereka. Perusahaan juga 
diuntungkan dengan memiliki tenaga kerja yang lebih terampil yang 
siap menghadapi tantangan masa depan. 

Manajemen karier juga berperan dalam membangun 
hubungan yang kuat antara karyawan dan perusahaan. Dengan 
memberikan dukungan dan peluang pengembangan, perusahaan 
dapat membangun kepercayaan dan loyalitas karyawan. Hubungan 
yang kuat ini penting untuk menciptakan budaya kerja yang positif 
dan kolaboratif, di mana karyawan merasa dihargai dan didukung 
dalam mencapai tujuan mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan 
komunikasi dan kolaborasi antar tim, yang penting bagi 
keberhasilan organisasi secara keseluruhan. 

Terakhir, manajemen karier berfungsi sebagai bukti 
tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan menunjukkan komitmen 
terhadap pengembangan sumber daya manusia, perusahaan dapat 
memperkuat reputasinya sebagai tempat kerja yang peduli dan 
bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya menarik bakat terbaik, tetapi 
juga meningkatkan citra perusahaan di mata pemangku kepentingan 
eksternal. Dengan demikian, manajemen karier tidak hanya 
bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan, tetapi juga bagi 
masyarakat secara keseluruhan. 

Manfaat manajemen karier bagi perusahaan sangat signifikan. 
Proses ini dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan, 
memperkuat moral mereka, dan meningkatkan keterlibatan dan 
komitmen terhadap perusahaan. Dengan manajemen karier yang 
efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi keterampilan, minat, dan 
tujuan karier karyawan, yang pada gilirannya membantu dalam 
perencanaan suksesi dan pengembangan spesialisasi di masa 
mendatang. Hal ini juga menciptakan lingkungan belajar yang 
berkelanjutan di dalam perusahaan. 

Proses manajemen karier di suatu perusahaan biasanya 
melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemetaan, yang 
bertujuan untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan potensi 
karyawan. Berikutnya adalah perencanaan, di mana tujuan dan 
manfaat perusahaan yang akan diperoleh ditentukan. Tahap 
berikutnya adalah eksplorasi, di mana karyawan didorong untuk 


29 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


mengeksplorasi berbagai kemungkinan jalur karier. Proses ini juga 
mencakup menunjukkan kompetensi, membimbing karyawan baru, 
dan melakukan tinjauan berkala untuk memastikan pengembangan 
berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, manajemen karier merupakan elemen 
penting dalam manajemen sumber daya manusia yang efektif. 
Dengan mengelola dan merencanakan karier karyawan secara 
berkelanjutan, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka 
memiliki tenaga kerja yang termotivasi, terampil, dan siap 
menghadapi tantangan masa depan. Hal ini tidak hanya 
meningkatkan kinerja organisasi tetapi juga membantu karyawan 
mencapai kepuasan dan stabilitas dalam karier mereka. 


K. Model Manajemen Karir 

Model manajemen karier merupakan pendekatan sistematis 
yang digunakan oleh organisasi untuk membantu karyawan 
mengembangkan dan mengelola karier mereka secara efektif. Proses 
ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari perencanaan karier, 
pemetaan kompetensi, hingga evaluasi kinerja dan pelatihan. Tujuan 
utama manajemen karier adalah memastikan bahwa karyawan 
memiliki jalur karier yang jelas dan dapat mencapai potensi 
maksimalnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas 
dan kepuasan kerja (Hirschi & Koen, 2021). 

Langkah pertama dalam model manajemen karier adalah 
perencanaan karier. Pada tahap ini, karyawan dan manajer bekerja 
sama untuk menetapkan tujuan karier jangka pendek dan jangka 
panjang. Proses ini melibatkan penilaian keterampilan dan minat 
karyawan, serta mengidentifikasi peluang pengembangan yang tepat. 
Perencanaan karier yang baik membantu karyawan memahami jalur 
karier mereka dan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk 
mencapai tujuan tersebut. 

Tahap selanjutnya adalah pemetaan kompetensi, di mana 
keterampilan dan kemampuan karyawan dievaluasi untuk 
menentukan kesesuaian mereka untuk berbagai posisi dalam 
organisasi. Pemetaan ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan karyawan, serta area yang memerlukan pengembangan 
lebih lanjut. Dengan pemetaan kompetensi yang akurat, organisasi 
dapat menempatkan karyawan pada posisi yang paling sesuai 
dengan keterampilan mereka, sehingga meningkatkan efisiensi dan 


30/Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


efektivitas kerja. Evaluasi kinerja merupakan langkah penting 
lainnya dalam model manajemen karier. Evaluasi ini dilakukan 
secara berkala untuk menilai kemajuan karyawan dalam mencapai 
tujuan kariernya. Proses ini tidak hanya berfokus pada pencapaian 
target, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan kompetensi 
yang relevan dengan jabatannya. Dengan demikian, evaluasi kinerja 
menjadi alat yang efektif untuk memastikan karyawan tetap berada 
di jalur yang benar dalam perjalanan kariernya. 

Umpan balik yang membangun diberikan kepada karyawan 
untuk membantu mereka memahami area yang perlu ditingkatkan 
dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan 
kinerja mereka. Umpan balik ini harus spesifik, objektif, dan 
disampaikan dengan cara yang mendukung. Dengan memberikan 
umpan balik yang jelas dan terarah, karyawan dapat lebih mudah 
mengidentifikasi kelemahan mereka dan berupaya mengatasinya. 
Selain itu, umpan balik positif juga penting untuk memotivasi 
karyawan dan mengakui pencapaian mereka. 

Evaluasi kinerja yang efektif juga membantu organisasi 
mengidentifikasi karyawan yang berpotensi untuk dipromosikan 
atau ditugaskan di posisi baru. Melalui evaluasi yang komprehensif, 
manajer dapat melihat karyawan mana yang menunjukkan 
kemampuan dan komitmen tinggi. Hal ini memungkinkan organisasi 
untuk merencanakan pengembangan karier karyawan dengan lebih 
baik dan memastikan bahwa bakat terbaik mendapat kesempatan 
untuk berkembang. 

Selain itu, evaluasi kinerja juga berfungsi sebagai alat 
komunikasi antara manajemen dan karyawan. Proses ini 
memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan 
aspirasi karier mereka dan mendapatkan masukan dari manajemen 
tentang cara mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Dengan 
demikian, evaluasi kinerja bukan hanya alat penilaian, tetapi juga 
sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik antara 
karyawan dan manajemen. 

Evaluasi kinerja yang teratur membantu organisasi tetap 
adaptif dan tanggap terhadap perubahan. Dengan terus memantau 
dan menilai kinerja karyawan, organisasi dapat dengan cepat 
mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Hal ini juga 
memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi dan 
kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 


31 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


terkini, sehingga memastikan bahwa mereka tetap kompetitif dan 
relevan di pasar. 

Terakhir, pelatihan dan pengembangan merupakan 
komponen utama manajemen karier. Program pelatihan dirancang 
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, 
sehingga mereka dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin 
kompleks. Pengembangan karier juga mencakup pendampingan dan 
pelatihan, yang memberikan dukungan tambahan kepada karyawan 
dalam mencapai tujuan karier mereka. Dengan berinvestasi dalam 
pelatihan dan pengembangan, organisasi dapat memastikan bahwa 
karyawan mereka selalu siap menghadapi tantangan baru dan 
berkontribusi terhadap potensi penuh mereka. 


L. Efektivitas Manajemen Karir 

Manajemen karier yang efektif adalah kunci untuk 
memastikan bahwa karyawan dapat tumbuh dan mencapai potensi 
penuh mereka dalam organisasi. Manajemen karier yang efektif 
tidak hanya menguntungkan karyawan tetapi juga organisasi secara 
keseluruhan. Dengan menyediakan jalur karier yang jelas dan 
peluang pengembangan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan 
motivasi dan keterlibatan karyawan, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi (Greco & 
Kraimer, 2020). 

Perencanaan karier yang baik merupakan salah satu aspek 
penting dari manajemen karier yang efektif. Proses ini melibatkan 
penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas dan 
terukur. Tujuan jangka pendek dapat mencakup peningkatan 
keterampilan tertentu atau mencapai posisi tertentu dalam waktu 
dekat, sedangkan tujuan jangka panjang dapat berupa pencapaian 
posisi manajerial atau spesialisasi dalam bidang tertentu. Dengan 
menetapkan tujuan yang jelas, karyawan dapat memiliki arah yang 
jelas dalam perjalanan karier mereka. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini 
juga harus diidentifikasi dengan baik. Ini dapat mencakup pelatihan 
tambahan, sertifikasi, atau pengalaman kerja khusus yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan karier. Selain itu, penting bagi 
karyawan untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan rencana 
karier mereka sesuai dengan perubahan dalam industri atau 
organisasi. Dengan demikian, mereka dapat tetap relevan dan 


32|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


kompetitif di pasar kerja. Perencanaan karier juga memberikan 
karyawan pandangan yang jelas tentang masa depan mereka dalam 
organisasi. Mereka dapat melihat kemungkinan jalur karier yang 
dapat mereka ambil dan memahami langkah-langkah yang perlu 
mereka ambil untuk mencapai posisi yang mereka inginkan. Hal ini 
tidak hanya membantu karyawan merasa lebih aman dalam 
pekerjaan mereka, tetapi juga memberikan motivasi tambahan untuk 
bekerja keras dan mencapai tujuan mereka. 

Motivasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan karier. 
Dengan memiliki rencana karier yang jelas, karyawan dapat merasa 
lebih termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memiliki 
gambaran yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan dan 
bagaimana mencapainya, yang dapat meningkatkan kepuasan kerja 
dan produktivitas. Selain itu, perencanaan karier yang baik juga 
dapat membantu mengurangi tingkat pergantian karyawan, karena 
mereka merasa lebih terlibat dan berkomitmen terhadap organisasi. 

Secara keseluruhan, perencanaan karier yang baik 
merupakan komponen penting dari manajemen karier yang efektif. 
Dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi langkah- 
langkah yang diperlukan, dan memberikan pandangan yang jelas 
tentang masa depan, karyawan dapat merasa lebih termotivasi dan 
berkomitmen untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini tidak hanya 
menguntungkan karyawan, tetapi juga organisasi, karena karyawan 
yang termotivasi dan berkomitmen cenderung lebih produktif dan 
berkontribusi lebih banyak pada keberhasilan organisasi. 

Selain itu, penilaian kinerja yang teratur dan konstruktif juga 
merupakan komponen penting dari manajemen karier yang efektif. 
Evaluasi kinerja membantu karyawan memahami kekuatan dan 
kelemahan mereka, serta area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik 
yang diberikan selama evaluasi kinerja dapat menjadi dasar untuk 
pengembangan keterampilan dan pengetahuan lebih lanjut, yang 
akan membantu karyawan mencapai tujuan karier mereka. 

Pelatihan dan pengembangan merupakan elemen penting 
lainnya dalam manajemen karier. Program pelatihan yang dirancang 
dengan baik dapat membantu karyawan mengembangkan 
keterampilan baru dan meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, 
pelatihan juga dapat membantu karyawan mempersiapkan diri untuk 
peran yang lebih senior atau tanggung jawab yang lebih besar di 
masa mendatang. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan 


33|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi 
tantangan baru dan berkontribusi pada potensi penuh mereka. 

Terakhir, dukungan dan bimbingan dari manajer dan mentor 
juga sangat penting untuk manajemen karier yang efektif. Manajer 
dan mentor dapat memberikan bimbingan, saran, dan dukungan 
yang diperlukan untuk membantu karyawan mengatasi hambatan 
dan mencapai tujuan karier mereka. Dengan dukungan yang kuat, 
karyawan akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus 
berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. 


34|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


BAB IV 
REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 


Rekrutmen sumber daya manusia (SDM) merupakan proses 
penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk mencari, 
menarik, dan menyeleksi individu yang tepat untuk mengisi posisi 
tertentu. Proses ini tidak hanya memastikan perusahaan memiliki 
tenaga kerja yang berkualitas, tetapi juga membantu dalam 
mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Rekrutmen yang 
efektif melibatkan berbagai tahapan, mulai dari mengidentifikasi 
kebutuhan tenaga kerja, mencari kandidat, menyeleksi, hingga 
menempatkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dan 
kompetensi yang dibutuhkan (Alzoubi, 2020). 

Tahap pertama dalam rekrutmen adalah mengidentifikasi 
kebutuhan tenaga kerja. Pada tahap ini, perusahaan menentukan 
posisi yang perlu diisi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Proses ini 
diawali dengan analisis jabatan secara mendalam untuk memahami 
tugas dan tanggung jawab yang akan diemban oleh calon karyawan. 
Analisis ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai 
sumber, seperti wawancara dengan manajer departemen terkait, 
observasi langsung, dan peninjauan dokumen pekerjaan yang ada. 
Hasil dari analisis ini adalah pemahaman yang jelas tentang 
keterampilan, pengalaman, dan atribut lain yang dibutuhkan untuk 
posisi tersebut. 

Setelah kebutuhan tenaga kerja diidentifikasi, langkah 
selanjutnya adalah membuat deskripsi pekerjaan yang jelas dan 
terperinci. Uraian pekerjaan ini memuat informasi tentang tugas 
pokok, tanggung jawab, kualifikasi yang dibutuhkan, dan informasi 
tambahan seperti lokasi kerja dan gaji. Uraian pekerjaan yang baik 
tidak hanya membantu menarik kandidat yang sesuai, tetapi juga 
memberikan gambaran realistis tentang apa yang diharapkan dari 
mereka. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan 
memastikan kandidat yang melamar benar-benar memenuhi kriteria 
yang ditetapkan. 

Selanjutnya, perusahaan melakukan pencarian kandidat 
melalui berbagai saluran. Iklan lowongan kerja dapat dipasang di 
situs web perusahaan, portal pekerjaan, media sosial, dan bahkan di 
media cetak. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan 


35|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


jaringan profesional, seperti asosiasi industri dan kelompok alumni, 
untuk menjangkau calon karyawan. Penggunaan berbagai saluran ini 
bertujuan untuk memperluas jangkauan pencarian dan meningkatkan 
peluang menemukan kandidat yang tepat. 

Selain metode pencarian internal, perusahaan juga dapat 
menggunakan jasa agen perekrutan atau headhunter. Agen 
perekrutan memiliki jaringan dan keahlian yang luas dalam mencari 
kandidat yang memiliki kualifikasi khusus atau sulit ditemukan. 
Mereka dapat membantu mempercepat proses perekrutan dan 
memastikan perusahaan mendapatkan kandidat terbaik. Di sisi lain, 
headhunter biasanya berfokus pada pencarian eksekutif atau posisi 
tingkat tinggi yang membutuhkan keterampilan dan pengalaman 
yang sangat spesifik. Proses rekrutmen yang efektif memerlukan 
perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Mengidentifikasi 
kebutuhan tenaga kerja merupakan langkah awal yang penting, 
karena hal ini akan menentukan arah keseluruhan proses rekrutmen. 
Dengan analisis pekerjaan yang tepat, deskripsi pekerjaan yang jelas, 
dan strategi pencarian kandidat yang komprehensif, perusahaan 
dapat meningkatkan peluang mereka untuk menemukan karyawan 
yang tidak hanya berkualifikasi tetapi juga sesuai dengan budaya 
organisasi. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada 
keberhasilan jangka panjang perusahaan. 

Tahap seleksi merupakan bagian penting dari proses 
rekrutmen. Pada tahap ini, perusahaan menyaring dan menilai 
kandidat berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan 
mereka. Proses seleksi dapat melibatkan berbagai metode, seperti 
wawancara, tes bakat, dan penilaian psikologis. Tujuan dari tahap 
ini adalah untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki 
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dapat 
berkontribusi secara efektif. 

Setelah kandidat yang tepat ditemukan, tahap terakhir adalah 
penempatan karyawan. Pada tahap ini, perusahaan menawarkan 
posisi kepada kandidat terpilih dan menyusun kontrak kerja yang 
mencakup syarat dan ketentuan kerja. Selain itu, perusahaan juga 
perlu memastikan bahwa karyawan baru menerima orientasi dan 
pelatihan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 
Proses perekrutan yang efektif tidak hanya membantu perusahaan 
mendapatkan pekerja berkualitas tetapi juga meningkatkan 
produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. 


36|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


A. Memahami Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

Perekrutan sumber daya manusia (SDM) merupakan proses 
yang sangat penting dalam manajemen organisasi. Proses ini 
bertujuan untuk mencari, menarik, dan menyeleksi individu yang 
tepat untuk mengisi posisi tertentu di perusahaan. Perekrutan yang 
efektif memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang 
berkualitas dan mampu berkontribusi secara optimal dalam 
mencapai tujuan bisnis. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, 
mulai dari mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mencari 
kandidat, menyeleksi, hingga menempatkan karyawan yang sesuai 
dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan (Abbasi, Tahir, 
Abbas, & Shabbir, 2022). 

Pada tahap awal perekrutan, perusahaan mengidentifikasi 
kebutuhan tenaga kerja. Langkah ini sangat penting karena 
membantu perusahaan memahami posisi yang perlu diisi dan 
keterampilan yang dibutuhkan. Proses ini biasanya melibatkan 
kolaborasi antara departemen SDM dan manajer tim untuk 
memastikan kebutuhan tenaga kerja sejalan dengan tujuan strategis 
perusahaan. Identifikasi kebutuhan ini juga mencakup analisis 
apakah posisi tersebut baru atau pengganti, serta menentukan 
anggaran yang tersedia untuk perekrutan. 

Setelah kebutuhan tenaga kerja teridentifikasi, langkah 
selanjutnya adalah melakukan analisis jabatan. Analisis ini bertujuan 
untuk memahami secara mendalam tugas dan tanggung jawab yang 
akan diemban oleh calon karyawan. Proses ini melibatkan 
pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara 
dengan karyawan yang saat ini menduduki posisi serupa, observasi 
langsung, dan peninjauan dokumen pekerjaan. Analisis pekerjaan ini 
membantu mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan 
kemampuan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam posisi tersebut. 

Hasil analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan yang 
jelas dan terperinci. Deskripsi pekerjaan ini merupakan dokumen 
penting yang digunakan untuk menarik kandidat yang sesuai. 
Deskripsi pekerjaan ini mencakup informasi tentang jabatan, 
departemen, tanggung jawab utama, kualifikasi yang dibutuhkan, 
dan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan memiliki deskripsi 
pekerjaan yang terperinci, perusahaan dapat memastikan bahwa 
kandidat yang melamar memiliki pemahaman yang jelas tentang apa 
yang diharapkan dari mereka. 


37|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Deskripsi pekerjaan yang baik juga membantu dalam proses 
seleksi kandidat. Dengan kriteria yang jelas, HRD dapat menyaring 
lamaran yang masuk dan memilih kandidat yang paling sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, deskripsi pekerjaan yang 
terperinci juga membantu dalam proses wawancara, karena 
pewawancara dapat menggunakan informasi tersebut untuk 
mengajukan pertanyaan yang relevan dan menilai apakah kandidat 
memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan. 

Pada akhirnya, tahap rekrutmen awal yang melibatkan 
identifikasi kebutuhan tenaga kerja dan analisis pekerjaan 
merupakan landasan penting bagi seluruh proses rekrutmen. Dengan 
melakukan langkah-langkah tersebut secara saksama, perusahaan 
dapat meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan kandidat yang 
tepat, yang tidak hanya memenuhi kualifikasi teknis tetapi juga 
sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan. Hal ini akan 
berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan dalam 
mencapai tujuan strategisnya. 

Setelah kebutuhan tenaga kerja teridentifikasi, perusahaan 
mulai mencari kandidat melalui berbagai saluran. Ini dapat 
mencakup iklan lowongan kerja, situs web perusahaan, media sosial, 
dan jaringan profesional. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 
menjangkau sebanyak mungkin calon karyawan. Selain itu, 
perusahaan juga dapat menggunakan jasa agen perekrutan atau 
headhunter untuk mencari kandidat yang memiliki kualifikasi 
khusus atau sulit ditemukan. 

Tahap seleksi merupakan bagian penting dari proses 
rekrutmen. Pada tahap ini, perusahaan menyaring dan menilai 
kandidat berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan kemampuannya. 
Proses seleksi dapat melibatkan berbagai metode, seperti wawancara, 
tes kemampuan, dan penilaian psikologis. Tujuan dari tahap ini 
adalah untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki 
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dapat 
berkontribusi secara efektif. 

Setelah kandidat yang tepat ditemukan, tahap terakhir adalah 
penempatan karyawan. Pada tahap ini, perusahaan menawarkan 
posisi kepada kandidat terpilih dan menyusun kontrak kerja yang 
memuat syarat dan ketentuan kerja. Selain itu, perusahaan juga perlu 
memastikan bahwa karyawan baru menerima orientasi dan pelatihan 
yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Proses 


38| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


rekrutmen yang efektif tidak hanya membantu perusahaan 
mendapatkan pekerja yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan 
produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. 


B. Tujuan Sumber Daya Manusia 

Tujuan manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam 
suatu organisasi atau perusahaan sangat penting untuk menjamin 
keberhasilan dan keberlanjutan operasional. Pertama-tama, tujuan 
utama manajemen SDM adalah untuk meningkatkan produktivitas 
karyawan. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, 
pengembangan keterampilan, dan lingkungan kerja yang kondusif, 
karyawan dapat bekerja lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya 
akan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. 

Selain itu, manajemen SDM bertujuan untuk menciptakan 
iklim kerja yang positif dan produktif. Hal ini melibatkan 
pengembangan sistem kerja yang adil dan transparan, serta 
memastikan bahwa setiap karyawan merasa dihargai dan termotivasi. 
Dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, perusahaan 
dapat mengurangi tingkat pergantian karyawan dan meningkatkan 
kepuasan kerja. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan karyawan baik secara fisik maupun mental. 
Manajemen SDM harus memastikan bahwa karyawan menerima 
kompensasi yang adil, tunjangan kesehatan, dan kesempatan untuk 
pengembangan profesional. Kesejahteraan karyawan yang baik akan 
berdampak positif pada kinerja mereka dan mengurangi risiko stres 
kerja (Mohiuddin, Hosseini, Faradonbeh, & Sabokro, 2022). 

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting 
dalam memastikan kesesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan 
ketersediaan sumber daya manusia. Proses ini diawali dengan 
rekrutmen yang efektif, di mana perusahaan mencari kandidat yang 
memiliki kualifikasi dan potensi untuk berkembang. Rekrutmen 
yang baik tidak hanya melihat keterampilan teknis, tetapi juga 
kecocokan budaya dan nilai-nilai yang dianut perusahaan. 

Seleksi yang tepat merupakan langkah selanjutnya dalam 
manajemen SDM. Proses seleksi harus dirancang sedemikian rupa 
sehingga mampu mengidentifikasi kandidat yang paling sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini melibatkan berbagai metode, 
seperti wawancara, tes psikologi, dan assessment center, yang 


39/Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


membantu dalam mengevaluasi kemampuan dan potensi kandidat 
secara komprehensif. 

Penempatan karyawan sesuai dengan keterampilan dan 
potensinya merupakan kunci untuk memastikan tenaga kerja dapat 
berkontribusi secara optimal. Penempatan yang tepat tidak hanya 
meningkatkan produktivitas tetapi juga kepuasan kerja karyawan. 
Karyawan yang merasa ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan 
keterampilannya cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen 
terhadap pekerjaannya. 

Dengan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan siap 
menghadapi tantangan bisnis, perusahaan dapat lebih mudah 
mencapai tujuan strategisnya. Kompetensi karyawan yang tinggi 
memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan 
pasar dan teknologi, serta menghadapi persaingan dengan lebih 
percaya diri. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM 
merupakan investasi untuk keberlanjutan dan pertumbuhan 
perusahaan. Manajemen SDM juga berperan dalam mendukung 
tercapainya visi dan misi perusahaan. SDM yang dikelola dengan 
baik akan berkontribusi pada tercapainya tujuan jangka panjang 
organisasi. Hal ini melibatkan pengembangan karyawan melalui 
pelatihan dan pendidikan, serta menciptakan lingkungan kerja yang 
mendukung inovasi dan kolaborasi. 

Kolaborasi antara manajemen SDM dan departemen lain 
sangat penting untuk memastikan bahwa strategi pengembangan 
karyawan selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. 
Manajemen SDM harus memahami kebutuhan dan tantangan yang 
dihadapi oleh setiap departemen, dan bekerja sama untuk 
mengembangkan solusi yang efektif. Ini termasuk merancang 
program pengembangan karier yang selaras dengan kebutuhan 
bisnis dan aspirasi karyawan. 

Terakhir, manajemen SDM harus terus mengevaluasi dan 
menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan lingkungan 
bisnis dan kebutuhan organisasi. Fleksibilitas dan kemampuan 
beradaptasi adalah kunci untuk memastikan bahwa perusahaan 
selalu memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan masa 
depan. Dengan demikian, manajemen SDM tidak hanya berfokus 
pada kebutuhan saat ini tetapi juga mempersiapkan perusahaan 
untuk kesuksesan di masa depan. 


40|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


C. Fungsi dan Manfaat Rekrutmen Sumber Daya 


Manusia 

Rekrutmen sumber daya manusia (SDM) merupakan proses 
penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk mencari 
dan menarik kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang tersedia. 
Fungsi utama rekrutmen adalah memastikan organisasi memiliki 
tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari 
mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mengumumkan lowongan, 
seleksi, hingga penempatan karyawan baru. Dengan rekrutmen yang 
efektif, organisasi dapat memastikan memiliki sumber daya manusia 
yang mampu mendukung pencapaian tujuan strategisnya (Adam, 
2020). 

Rekrutmen yang baik memiliki dampak yang signifikan 
terhadap kualitas tenaga kerja di suatu perusahaan. Dengan 
menerapkan proses seleksi yang ketat, perusahaan dapat memastikan 
kandidat yang terpilih memiliki keterampilan dan kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan posisi yang tersedia. Hal ini sangat penting 
karena karyawan yang memiliki keterampilan yang tepat dapat 
langsung berkontribusi secara efektif, tanpa memerlukan banyak 
waktu untuk penyesuaian atau pelatihan tambahan. Dengan 
demikian, perusahaan dapat mencapai produktivitas yang lebih 
tinggi sejak awal. 

Selain itu, rekrutmen yang baik juga berkontribusi untuk 
mengurangi biaya pelatihan dan pengembangan. Ketika perusahaan 
berhasil merekrut karyawan yang telah memiliki keterampilan dasar 
yang diperlukan, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak sumber 
daya untuk melatih karyawan baru. Artinya, anggaran yang biasanya 
dialokasikan untuk pelatihan dapat dialihkan ke area lain yang 
mungkin lebih membutuhkan, seperti inovasi produk atau 
pengembangan pasar. Efisiensi ini tidak hanya menghemat uang, 
tetapi juga waktu, yang merupakan aset berharga dalam dunia bisnis 
yang kompetitif. 

Lebih jauh, rekrutmen yang baik dapat meningkatkan moral 
dan loyalitas karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa mereka 
dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensi mereka, mereka 
cenderung merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan 
yang terbaik. Rasa penghargaan ini dapat meningkatkan kepuasan 


41 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


kerja dan mengurangi tingkat turnover, yang pada akhirnya 
menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Karyawan yang 
loyal dan termotivasi cenderung lebih produktif dan berkontribusi 
positif terhadap budaya perusahaan. 

Selain manfaat langsung bagi perusahaan, rekrutmen yang 
baik juga berdampak positif pada citra perusahaan di mata calon 
karyawan dan masyarakat umum. Proses rekrutmen yang transparan 
dan adil dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat 
kerja yang diinginkan. Hal ini dapat menarik lebih banyak kandidat 
berkualitas di masa mendatang, menciptakan siklus positif di mana 
perusahaan terus menarik tenaga kerja terbaik. Reputasi yang baik 
juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, 
yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan dan 
keberlanjutan perusahaan. 

Secara keseluruhan, rekrutmen yang baik merupakan 
investasi strategis yang mendatangkan banyak manfaat bagi 
perusahaan. Mulai dari peningkatan kualitas dan produktivitas 
tenaga kerja, pengurangan biaya pelatihan, peningkatan moral dan 
loyalitas karyawan, hingga peningkatan citra perusahaan, semua 
aspek tersebut berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang. Oleh 
karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus mengembangkan 
dan menyempurnakan proses rekrutmennya agar dapat bersaing di 
pasar yang semakin kompetitif. 

Selain itu, rekrutmen yang efektif juga membantu 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan inovatif. 
Dengan mendatangkan karyawan baru dengan perspektif dan ide 
yang segar, perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan 
pasar dan teknologi. Karyawan baru sering kali membawa 
pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan proses bisnis dan mengembangkan produk atau 
layanan baru. Hal ini terutama penting di era globalisasi di mana 
persaingan semakin ketat dan perubahan terjadi dengan cepat. 

Rekrutmen juga berperan penting dalam mengelola 
keberagaman di tempat kerja. Dengan strategi rekrutmen yang 
inklusif, perusahaan dapat menarik kandidat dari berbagai latar 
belakang, budaya, dan pengalaman. Keberagaman ini tidak hanya 
memperkaya lingkungan kerja tetapi juga meningkatkan 
kemampuan perusahaan untuk memahami dan melayani pasar yang 
beragam. Penelitian menunjukkan bahwa tim yang beragam 


42|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


cenderung lebih inovatif dan mampu membuat keputusan yang lebih 
baik karena mereka mempertimbangkan berbagai perspektif. 

Terakhir, rekrutmen yang baik juga berkontribusi terhadap 
reputasi perusahaan. Proses rekrutmen yang transparan dan adil 
dapat meningkatkan citra perusahaan di mata calon karyawan dan 
masyarakat umum. Perusahaan yang dikenal memiliki proses 
rekrutmen yang baik cenderung lebih mudah menarik bakat terbaik 
dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Selain itu, reputasi 
yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan 
mitra bisnis, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan 
keberlanjutan perusahaan. 


D. Sistem Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

Sistem rekrutmen sumber daya manusia (SDM) merupakan 
proses yang sangat penting dalam manajemen organisasi. Proses ini 
meliputi serangkaian langkah untuk mencari, menyaring, dan 
memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu di 
perusahaan. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk memastikan 
bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini tidak hanya membantu 
dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi 
terhadap pencapaian tujuan bisnis jangka panjang perusahaan 
(Abbas, Ismail, Tagi, & Yazid, 2022). 

Langkah pertama dalam sistem rekrutmen adalah identifikasi 
kebutuhan tenaga kerja. Hal ini melibatkan analisis jabatan untuk 
menentukan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang 
dibutuhkan untuk posisi yang akan diisi. Setelah kebutuhan 
diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi 
pekerjaan yang jelas dan terperinci. Deskripsi pekerjaan ini akan 
menjadi panduan dalam menemukan kandidat yang sesuai dan juga 
membantu calon pelamar memahami tanggung jawab dan 
kualifikasi yang dibutuhkan. 

Proses pencarian kandidat dapat dilakukan melalui berbagai 
metode, seperti iklan lowongan kerja, penggunaan agen perekrutan, 
dan platform rekrutmen online. Iklan lowongan kerja merupakan 
metode tradisional yang masih efektif dalam menjangkau calon 
karyawan. Dengan memasang iklan di media cetak maupun digital, 
perusahaan dapat menarik perhatian individu yang tengah mencari 
kerja. Penggunaan agen perekrutan juga menjadi strategi yang 


43 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


banyak digunakan, terutama untuk posisi yang membutuhkan 
keterampilan khusus. Agen perekrutan memiliki jaringan dan 
keahlian yang luas dalam menyeleksi kandidat yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. 

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam 
perekrutan semakin meningkat. Platform perekrutan daring seperti 
LinkedIn, JobStreet, dan Glassdoor memungkinkan perusahaan 
untuk menjangkau kandidat dari berbagai lokasi dengan lebih 
mudah. Selain itu, media sosial juga menjadi alat yang efektif untuk 
mempromosikan lowongan kerja dan menarik calon karyawan. 
Teknologi ini tidak hanya memperluas jangkauan pencarian 
kandidat, tetapi juga mempercepat keseluruhan proses perekrutan. 

Sistem perekrutan modern memungkinkan perusahaan untuk 
mengelola lamaran secara efisien. Dengan menggunakan Applicant 
Tracking System (ATS), perusahaan dapat menyimpan dan 
mengelola data kandidat secara lebih teratur. ATS juga 
memungkinkan penyaringan awal secara otomatis berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan, seperti pengalaman kerja, pendidikan, 
dan keterampilan. Hal ini membantu mengurangi beban kerja tim 
SDM dan memastikan hanya kandidat yang memenuhi syarat yang 
diproses lebih lanjut. Selain itu, teknologi rekrutmen modern juga 
memudahkan penjadwalan wawancara. Perusahaan dapat 
menggunakan perangkat lunak penjadwalan untuk mengatur waktu 
wawancara yang nyaman bagi kedua belah pihak. Beberapa sistem 
bahkan memungkinkan wawancara dilakukan secara virtual, yang 
sangat berguna dalam situasi di mana kandidat berada di lokasi yang 
berbeda. Kemudahan ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga 
meningkatkan fleksibilitas dalam proses rekrutmen. 

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi dalam rekrutmen 
tidak hanya menghemat waktu tetapi juga meningkatkan akurasi 
dalam memilih kandidat yang paling sesuai. Dengan perangkat 
modern, perusahaan dapat melakukan evaluasi kandidat yang lebih 
mendalam, termasuk tes keterampilan dan penilaian psikologis. Hal 
ini memastikan bahwa kandidat yang dipilih tidak hanya memiliki 
kualifikasi yang sesuai tetapi juga sesuai dengan budaya perusahaan. 
Dengan demikian, teknologi rekrutmen modern membantu 
perusahaan mendapatkan bakat terbaik secara lebih efisien dan 
efektif. 


44|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Setelah kandidat potensial ditemukan, tahap selanjutnya 
adalah proses seleksi. Proses ini melibatkan berbagai metode 
penilaian, seperti wawancara, tes psikologis, dan penilaian 
keterampilan. Tujuan seleksi adalah untuk mengevaluasi 
kemampuan dan kesesuaian kandidat dengan posisi yang ditawarkan. 
Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan 
bahwa kandidat yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria yang 
ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. 

Tahap terakhir dalam sistem rekrutmen adalah penempatan 
dan orientasi karyawan baru. Setelah kandidat terpilih menerima 
tawaran pekerjaan, perusahaan harus memastikan bahwa mereka 
menerima orientasi yang memadai untuk memahami budaya 
perusahaan, tanggung jawab pekerjaan, dan prosedur operasional. 
Orientasi yang baik akan membantu karyawan baru beradaptasi 
dengan cepat dan mulai bekerja secara efektif. Dengan demikian, 
sistem rekrutmen yang baik tidak hanya berfokus pada pencarian 
dan pemilihan kandidat, tetapi juga pada integrasi mereka ke dalam 
organisasi. 


45|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


BAB V 
PENEMPATAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 


Penempatan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek 
krusial dalam manajemen organisasi. Proses ini melibatkan 
penempatan karyawan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan, 
pengetahuan, dan kemampuannya. Penempatan yang tepat tidak 
hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga 
memengaruhi kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Oleh karena 
itu, perusahaan harus memiliki strategi yang jelas dan sistematis 
dalam menempatkan SDM agar dapat mencapai tujuan organisasi 
secara efektif (Outni, Kristiawan, & Fitriani, 2021). 

Penempatan sumber daya manusia (SDM) yang efektif 
merupakan kunci keberhasilan organisasi. Salah satu prinsip utama 
dalam penempatan SDM adalah memastikan kualifikasi karyawan 
sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Proses ini diawali dengan 
proses seleksi yang ketat, di mana kandidat dievaluasi berdasarkan 
kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Seleksi yang 
baik tidak hanya melihat kualifikasi akademis, tetapi juga 
pengalaman kerja yang relevan, keterampilan teknis, dan 
keterampilan interpersonal. 

Setelah proses seleksi, langkah selanjutnya adalah 
penempatan karyawan. Penempatan ini harus mempertimbangkan 
berbagai faktor seperti pengalaman kerja, pendidikan, dan 
kemampuan khusus yang dimiliki oleh karyawan. Misalnya, 
karyawan dengan pengalaman luas dalam manajemen proyek akan 
lebih cocok untuk posisi yang membutuhkan keterampilan tersebut. 
Selain itu, penempatan juga harus mempertimbangkan aspirasi 
karier karyawan agar mereka termotivasi dan berkomitmen terhadap 
pekerjaannya. 

Penempatan yang tepat memiliki dampak yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. 
Karyawan yang ditempatkan sesuai kualifikasi dan minatnya 
cenderung lebih produktif dan puas dengan pekerjaannya. Hal ini 
akan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, yang pada 
akhirnya akan mengurangi tingkat turnover dan biaya rekrutmen. 
Selain itu, karyawan yang merasa dihargai dan ditempatkan dengan 


46 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


tepat akan lebih bersemangat untuk memberikan kontribusi yang 
maksimal bagi perusahaan. 

Selain faktor-faktor tersebut, penting juga untuk 
mempertimbangkan budaya organisasi dalam proses penempatan. 
Kesesuaian budaya antara karyawan dan organisasi dapat 
meningkatkan integrasi dan kolaborasi di tempat kerja. Karyawan 
yang merasa cocok dengan budaya organisasi akan lebih mudah 
beradaptasi dan bekerja sama dengan tim, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan efektivitas kerja dan inovasi. Oleh karena itu, 
penempatan yang tepat tidak hanya melihat aspek teknis, tetapi juga 
aspek budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. 

Secara keseluruhan, penempatan SDM yang efektif 
merupakan hasil dari proses seleksi yang ketat dan pertimbangan 
yang cermat terhadap berbagai faktor. Dengan memastikan 
kesesuaian antara kualifikasi karyawan dengan kebutuhan pekerjaan, 
serta mempertimbangkan pengalaman, pendidikan, kemampuan 
khusus, dan budaya organisasi, perusahaan dapat menciptakan 
lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Penempatan yang 
tepat akan memungkinkan karyawan bekerja secara optimal dan 
memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan, sehingga 
mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Selain itu, penempatan SDM juga harus mempertimbangkan 
aspek pengembangan karier. Karyawan yang ditempatkan pada 
posisi yang sesuai dengan minat dan bakatnya cenderung lebih 
termotivasi untuk berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi. 
Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan program 
pengembangan karier yang memungkinkan karyawan untuk 
meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Dengan demikian, 
penempatan SDM tidak hanya berfokus pada kebutuhan jangka 
pendek, tetapi juga pada pengembangan jangka panjang. 

Namun, penempatan SDM tidak selalu berjalan mulus. 
Tantangan yang sering dihadapi antara lain kesulitan dalam mencari 
kandidat yang tepat dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, 
perubahan kebutuhan organisasi dan dinamika pasar tenaga kerja 
juga dapat memengaruhi proses penempatan. Oleh karena itu, 
perusahaan harus fleksibel dan adaptif dalam menyesuaikan strategi 
penempatan SDM. Penggunaan teknologi dan analisis data dapat 
membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi karyawan 
secara lebih akurat. 


47 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Secara keseluruhan, penempatan SDM yang efektif 
memerlukan perencanaan yang matang, seleksi yang ketat, dan 
pengembangan karier yang berkelanjutan. Dengan strategi yang 
tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki SDM 
yang kompeten dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. 
Selain itu, penempatan yang tepat juga akan meningkatkan kepuasan 
kerja dan loyalitas karyawan, yang pada akhirnya akan berdampak 
positif pada kinerja dan keberhasilan perusahaan. 


A. Sistem Penempatan Sumber Daya Manusia 

Sistem penempatan sumber daya manusia (SDM) merupakan 
suatu proses strategis yang bertujuan untuk menempatkan individu 
pada posisi yang paling sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, 
dan kemampuannya. Proses ini diawali dengan analisis kebutuhan 
organisasi, yang meliputi identifikasi posisi yang perlu diisi dan 
kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Analisis ini 
membantu memastikan bahwa setiap individu ditempatkan pada 
posisi yang dapat memaksimalkan kontribusinya terhadap tujuan 
organisasi (Prasetyo, Ambarwati, & Fitriyah, 2023). 

Selanjutnya, proses rekrutmen dan seleksi dilakukan untuk 
mendapatkan kandidat yang paling sesuai. Rekrutmen melibatkan 
pencarian dan pemikat kandidat potensial, sedangkan seleksi 
melibatkan evaluasi dan pemilihan kandidat terbaik berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini sering kali 
mencakup wawancara, tes keterampilan, dan penilaian psikologis 
untuk memastikan kecocokan yang baik antara kandidat dan posisi 
yang tersedia. 

Setelah kandidat terpilih, tahap penempatan pun dimulai. 
Penempatan yang efektif tidak hanya mempertimbangkan 
kecocokan antara keterampilan dan posisi, tetapi juga faktor-faktor 
seperti budaya organisasi, dinamika tim, dan potensi pengembangan 
karier. Penempatan yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja, 
produktivitas, dan retensi karyawan, yang pada akhirnya 
berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi. 
Penempatan karyawan yang efektif dimulai dengan memahami 
kebutuhan organisasi dan kualifikasi kandidat. Proses ini melibatkan 
analisis menyeluruh terhadap keterampilan dan pengalaman 
kandidat untuk memastikan mereka cocok untuk peran tersebut. 
Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana kandidat akan 


48 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


menyesuaikan diri dengan budaya organisasi dan berinteraksi 
dengan anggota tim lainnya. Ini dapat dilakukan melalui wawancara 
mendalam dan penilaian psikologis yang membantu 
mengidentifikasi kecocokan budaya dan dinamika tim. 

Selanjutnya, organisasi harus melihat potensi pengembangan 
karier kandidat. Penempatan yang baik tidak hanya melihat 
kebutuhan saat ini tetapi juga bagaimana kandidat dapat 
berkembang di masa depan. Dengan menyediakan peluang 
pengembangan dan pelatihan, organisasi dapat membantu karyawan 
mencapai potensi penuh mereka. Ini tidak hanya meningkatkan 
kepuasan kerja tetapi juga membangun loyalitas dan komitmen 
jangka panjang. 

Penempatan yang baik juga memainkan peran penting dalam 
meningkatkan produktivitas. Ketika karyawan ditempatkan pada 
posisi yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka, mereka 
cenderung lebih termotivasi dan antusias terhadap pekerjaan mereka. 
Ini berdampak positif pada kinerja individu dan tim secara 
keseluruhan. Lebih jauh lagi, penempatan yang baik dapat 
mengurangi tingkat stres dan konflik di tempat kerja, sehingga 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. 
Lebih jauh lagi, penempatan yang efektif dapat meningkatkan 
kolaborasi dan sinergi dalam tim. Ketika karyawan ditempatkan 
dalam tim yang sesuai dengan keterampilan dan kepribadian mereka, 
mereka cenderung bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan 
bersama. Hal ini juga membantu dalam membangun hubungan kerja 
yang positif dan suportif, yang pada akhirnya meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas tim. 

Penempatan yang tepat juga memainkan peran penting 
dalam retensi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan 
melihat peluang untuk berkembang dalam organisasi cenderung 
lebih loyal dan bertahan lebih lama. Hal ini mengurangi biaya yang 
terkait dengan pergantian karyawan dan memastikan keberlanjutan 
pengetahuan dan keterampilan dalam organisasi. Dengan demikian, 
penempatan yang tepat tidak hanya menguntungkan karyawan tetapi 
juga mendukung keberhasilan jangka panjang organisasi. 

Terakhir, penempatan yang efektif dapat berkontribusi pada 
reputasi positif organisasi. Ketika karyawan merasa puas dan 
berkembang dalam peran mereka, mereka cenderung berbagi 
pengalaman positif mereka dengan orang lain, baik secara langsung 


49 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


maupun melalui platform media sosial. Hal ini dapat menarik bakat 
baru yang berkualitas dan meningkatkan citra organisasi sebagai 
tempat kerja yang diinginkan. Dengan demikian, penempatan yang 
tepat tidak hanya berdampak pada kinerja internal tetapi juga daya 
tarik eksternal organisasi. 

Selain itu, sistem penempatan SDM yang baik juga 
mencakup program orientasi dan pelatihan untuk membantu 
karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka. 
Program-program ini dirancang untuk memperkenalkan karyawan 
pada budaya organisasi, prosedur kerja, dan rekan kerja. Pelatihan 
berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa karyawan terus 
berkembang dan dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang berubah. 
Terakhir, evaluasi dan umpan balik merupakan komponen penting 
dari sistem penempatan SDM. Evaluasi kinerja yang teratur 
membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan 
memberi karyawan kesempatan untuk menerima umpan balik yang 
membangun. Umpan balik yang efektif dapat meningkatkan kinerja 
individu dan tim, serta membantu organisasi menyesuaikan strategi 
penempatan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa 
mendatang. 


B. Prosedur Penugasan Sumber Daya Manusia 

Sistem penempatan sumber daya manusia (SDM) merupakan 
proses strategis yang bertujuan untuk menempatkan individu pada 
posisi yang paling sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan 
kemampuannya. Proses ini diawali dengan analisis kebutuhan 
organisasi, yang meliputi identifikasi posisi yang perlu diisi dan 
kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Analisis ini 
membantu memastikan bahwa setiap individu ditempatkan pada 
posisi yang dapat memaksimalkan kontribusinya terhadap tujuan 
organisasi (Outni, Kristiawan, & Fitriani, 2021). 

Selanjutnya, proses rekrutmen dan seleksi dilakukan untuk 
mendapatkan kandidat yang paling sesuai. Rekrutmen melibatkan 
pencarian dan pemikat kandidat potensial, sedangkan seleksi 
melibatkan evaluasi dan pemilihan kandidat terbaik berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini sering kali 
mencakup wawancara, tes keterampilan, dan penilaian psikologis 
untuk memastikan kecocokan yang baik antara kandidat dan posisi 
yang tersedia. 


50|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Setelah kandidat terpilih, tahap penempatan pun dimulai. 
Penempatan yang efektif tidak hanya mempertimbangkan 
kecocokan keterampilan dan posisi, tetapi juga faktor-faktor seperti 
budaya organisasi, dinamika tim, dan potensi pengembangan karier. 
Penempatan yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja, 
produktivitas, dan retensi karyawan, yang pada akhirnya 
berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi. 

Kesesuaian keterampilan dan posisi merupakan aspek 
mendasar dari penempatan karyawan. Memastikan bahwa karyawan 
memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan akan 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, penempatan 
yang tepat juga dapat mengurangi tingkat stres dan frustrasi yang 
mungkin timbul dari ketidakmampuan memenuhi harapan pekerjaan. 
Budaya organisasi memainkan peran penting dalam penempatan 
karyawan. Setiap organisasi memiliki nilai, norma, dan praktik yang 
unik, dan penting untuk memastikan bahwa karyawan baru dapat 
beradaptasi dengan budaya tersebut. Kesesuaian budaya ini dapat 
meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan karyawan, yang pada 
gilirannya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas. 

Dinamika tim juga harus diperhatikan dalam penempatan 
karyawan. Setiap tim memiliki karakteristik dan dinamika yang 
berbeda, dan penting untuk menempatkan karyawan dalam tim yang 
dapat mendukung dan memanfaatkan kekuatan mereka. Penempatan 
yang tepat dalam suatu tim dapat meningkatkan kolaborasi, 
komunikasi, dan kinerja tim secara keseluruhan. 

Potensi pengembangan karier merupakan faktor penting 
dalam penempatan karyawan. Menempatkan karyawan pada posisi 
yang menawarkan kesempatan untuk belajar dan berkembang dapat 
meningkatkan motivasi dan komitmen mereka terhadap organisasi. 
Dengan menyediakan jalur pengembangan karier yang jelas, 
organisasi dapat meningkatkan retensi karyawan dan memastikan 
keberhasilan jangka panjang. 

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, penempatan 
karyawan yang efektif dapat memberikan manfaat yang signifikan 
bagi suatu organisasi. Tidak hanya meningkatkan kepuasan dan 
produktivitas karyawan, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan 
jangka panjang organisasi melalui retensi karyawan yang lebih baik 
dan kinerja yang lebih tinggi. 


51 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Selain itu, sistem penempatan SDM yang baik juga 
mencakup program orientasi dan pelatihan untuk membantu 
karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka. 
Program-program ini dirancang untuk memperkenalkan karyawan 
pada budaya organisasi, prosedur kerja, dan rekan kerja. Pelatihan 
berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa karyawan terus 
berkembang dan dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang berubah. 

Terakhir, evaluasi dan umpan balik merupakan komponen 
penting dari sistem penempatan SDM. Evaluasi kinerja yang teratur 
membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan 
memberi karyawan kesempatan untuk menerima umpan balik yang 
membangun. Umpan balik yang efektif dapat meningkatkan kinerja 
individu dan tim, dan membantu organisasi menyesuaikan strategi 
penempatan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa 
mendatang. 


C. Faktor Penempatan Sumber Daya Manusia 

Penempatan sumber daya manusia (SDM) merupakan proses 
penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk 
menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan 
kemampuan dan keahliannya. Salah satu faktor utama yang 
memengaruhi penempatan SDM adalah prestasi akademik. Prestasi 
akademik yang baik menunjukkan bahwa karyawan memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan 
tugas tertentu. Oleh karena itu, perusahaan sering 
mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan prestasi 
akademik calon karyawan saat menentukan posisi yang tepat untuk 
mereka (Chakraborty & Biswas, 2020). 

Selain prestasi akademik, pengalaman kerja juga menjadi 
faktor penting dalam penempatan SDM. Pengalaman kerja yang 
relevan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan karyawan 
dalam menghadapi tantangan di tempat kerja. Karyawan dengan 
pengalaman luas di bidang tertentu biasanya lebih siap untuk 
mengisi posisi yang membutuhkan keterampilan khusus. 
Pengalaman kerja juga membantu karyawan beradaptasi lebih cepat 
dengan lingkungan kerja baru dan meningkatkan produktivitasnya. 

Keterampilan interpersonal merupakan faktor lain yang tidak 
kalah penting dalam penempatan sumber daya manusia (SDM). 
Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja 


52|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


dalam tim, dan menyelesaikan konflik. Karyawan yang memiliki 
keterampilan interpersonal yang baik cenderung lebih mudah 
berkolaborasi dengan rekan kerja dan menciptakan lingkungan kerja 
yang harmonis. Oleh karena itu, perusahaan kerap kali menilai 
keterampilan interpersonal calon karyawan melalui wawancara dan 
tes psikologi sebelum menempatkan mereka pada posisi tertentu. 

Keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting di 
tempat kerja. Karyawan yang mampu menyampaikan ide dan 
informasi dengan jelas dan akurat akan lebih mudah bekerja sama 
dengan rekan kerja dan atasan. Komunikasi yang baik juga 
membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat berujung pada 
konflik. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang baik 
menjadi salah satu aspek utama yang dinilai dalam proses rekrutmen. 

Kemampuan bekerja dalam tim merupakan keterampilan 
interpersonal yang sangat dihargai. Dalam banyak pekerjaan, 
kolaborasi antar anggota tim sangat penting untuk mencapai tujuan 
bersama. Karyawan yang mampu bekerja dengan baik dalam tim 
akan mampu beradaptasi dengan dinamika kelompok dan 
berkontribusi secara efektif. Keterampilan ini juga mencakup 
kemampuan mendengarkan, memberikan umpan balik yang 
membangun, dan menghargai pendapat orang lain. 

Keterampilan menyelesaikan konflik juga merupakan bagian 
penting dari keterampilan interpersonal. Konflik di tempat kerja 
memang tidak dapat dihindari, tetapi karyawan yang memiliki 
kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif akan 
membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. 
Mereka mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menemukan 
solusi yang adil, dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. 

Perusahaan sering menggunakan wawancara dan tes 
psikologi untuk menilai keterampilan interpersonal calon karyawan. 
Melalui wawancara, pewawancara dapat mengamati bagaimana 
calon karyawan berkomunikasi dan berinteraksi. Tes psikologi juga 
dapat memberikan wawasan tentang kepribadian dan keterampilan 
interpersonal calon karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat 
memastikan bahwa mereka menempatkan karyawan pada posisi 
yang sesuai dengan keterampilan interpersonal mereka. 

Kesesuaian budaya organisasi juga berperan penting dalam 
penempatan SDM. Setiap organisasi memiliki budaya kerja yang 
unik, dan penting bagi karyawan untuk dapat beradaptasi dengan 


53|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


budaya tersebut. Kesesuaian budaya organisasi mencakup nilai, 
norma, dan perilaku yang dianut oleh perusahaan. Karyawan yang 
sesuai dengan budaya organisasi cenderung lebih puas dengan 
pekerjaan mereka dan memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi. 
Oleh karena itu, perusahaan sering mempertimbangkan kesesuaian 
budaya saat menempatkan karyawan pada posisi tertentu. 

Terakhir, potensi pengembangan karyawan juga menjadi 
faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan SDM. Perusahaan 
tidak hanya mencari karyawan yang dapat memenuhi kebutuhan saat 
ini tetapi juga mereka yang memiliki potensi untuk tumbuh dan 
mengambil peran yang lebih besar di masa depan. Potensi 
pengembangan ini dapat diidentifikasi melalui penilaian kinerja, 
pelatihan, dan program pengembangan karier. Dengan 
menempatkan karyawan pada posisi yang memungkinkan mereka 
untuk tumbuh, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan dan 
pertumbuhan jangka panjang. 


D. Prinsip Penempatan Sumber Daya Manusia 

Penempatan sumber daya manusia (SDM) merupakan proses 
penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk 
menempatkan karyawan pada posisi yang paling sesuai dengan 
kemampuan, keterampilan, dan pengetahuannya. Prinsip 
kemanusiaan menekankan pentingnya memperlakukan karyawan 
sebagai individu yang bermartabat, memiliki keinginan, dan aspirasi. 
Dalam penempatan SDM, penting untuk mempertimbangkan 
kebutuhan dan preferensi karyawan, serta memberi mereka 
kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya. Dengan 
menghargai karyawan sebagai manusia, organisasi dapat 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif 
(Sinambela, Darmawan, & Mendrika, 2022). 

Prinsip "The Right Man on The Right Place" mengacu pada 
penempatan karyawan pada posisi yang paling sesuai dengan 
kemampuan dan keahliannya. Dengan menempatkan karyawan pada 
posisi yang tepat, organisasi dapat memaksimalkan produktivitas 
dan efisiensi. Proses seleksi yang menyeluruh dan analisis 
kebutuhan yang cermat sangat penting untuk memastikan bahwa 
karyawan yang direkrut sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 

Prinsip "Egual Pay for Egual Work" menekankan 
pentingnya memberikan kompensasi yang adil dan setara untuk 


54|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


pekerjaan yang memiliki nilai dan tanggung jawab yang sama. 
Dengan menerapkan prinsip ini, organisasi dapat mendorong 
keadilan dan motivasi di antara karyawan. Karyawan yang merasa 
dihargai dan diperlakukan secara adil cenderung lebih termotivasi 
dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. 

Prinsip kesatuan arah dan tujuan merupakan landasan 
penting dalam manajemen organisasi yang efektif. Dengan 
memastikan bahwa tujuan individu karyawan selaras dengan tujuan 
organisasi, terciptalah lingkungan kerja yang harmonis dan 
produktif. Ketika karyawan memahami dan mendukung visi dan 
misi organisasi, mereka lebih termotivasi untuk berkontribusi secara 
maksimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan kerja tetapi 
juga memperkuat komitmen mereka untuk mencapai tujuan bersama. 

Keselarasan antara tujuan individu dan organisasi juga 
memudahkan proses penempatan sumber daya manusia. Dengan 
memahami aspirasi dan potensi karyawan, manajer dapat 
menempatkan mereka pada posisi yang paling sesuai dengan 
kemampuan dan minat mereka. Penempatan yang tepat ini tidak 
hanya meningkatkan efisiensi kerja tetapi juga mengurangi tingkat 
pergantian karyawan dan meningkatkan retensi karyawan. 
Karyawan yang merasa dihargai dan ditempatkan pada posisi yang 
tepat cenderung lebih loyal dan produktif. 

Selain itu, kesatuan arah dan tujuan menciptakan sinergi 
yang kuat di antara karyawan. Ketika semua anggota tim bekerja 
untuk tujuan yang sama, kolaborasi menjadi lebih efektif dan 
produktif. Setiap individu memahami peran dan kontribusinya 
dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga menghasilkan kerja 
sama yang lebih baik. Sinergi ini memungkinkan organisasi 
mengatasi tantangan dengan lebih mudah dan meraih hasil yang 
lebih optimal. 

Kolaborasi yang baik antar karyawan juga berdampak positif 
pada inovasi dan kreativitas. Dalam lingkungan yang mendukung 
kesatuan arah dan tujuan, karyawan merasa lebih bebas untuk 
berbagi ide dan berinovasi. Mereka tidak takut mengambil risiko 
dan mencoba pendekatan baru, karena mereka tahu bahwa tujuan 
mereka selaras dengan tujuan organisasi. Inovasi berkelanjutan ini 
penting untuk menjaga daya saing organisasi di pasar yang terus 
berubah. 


55 |Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Secara keseluruhan, prinsip kesatuan arah dan tujuan 
memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. 
Dengan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan 
mendukung visi dan misi organisasi, terciptalah lingkungan kerja 
yang harmonis, produktif, dan inovatif. Keselarasan ini tidak hanya 
meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat budaya 
organisasi yang positif dan berkelanjutan. Dengan demikian, 
organisasi dapat mencapai tujuan jangka panjangnya dengan lebih 
efektif dan berkelanjutan. 

Prinsip efisiensi dan produktivitas kerja menekankan 
pentingnya penempatan karyawan yang dapat meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan menempatkan karyawan 
pada posisi yang sesuai dengan keahliannya, organisasi dapat 
mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan dan 
adaptasi. Selain itu, karyawan yang bekerja sesuai dengan 
keahliannya cenderung lebih produktif dan inovatif. Dengan 
menerapkan prinsip-prinsip tersebut, organisasi dapat memastikan 
penempatan SDM dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga 
mendukung tercapainya tujuan organisasi dan pengembangan karier 
karyawan. 


56| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


BAB VI 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 


Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 
proses yang sangat penting dalam organisasi modern. Proses ini 
melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan 
keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Dengan 
berfokus pada SDM, organisasi dapat memastikan bahwa mereka 
memiliki tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi 
tantangan masa depan. Proses ini meliputi pelatihan, pendidikan, 
pengembangan karier, dan berbagai inisiatif lain yang bertujuan 
untuk memaksimalkan potensi individu dalam organisasi (Piwowar- 
Sulej, 2021). 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) memegang 
peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi 
kerja dalam suatu organisasi. Salah satu cara utama untuk mencapai 
tujuan ini adalah melalui pelatihan yang tepat dan berkelanjutan. 
Ketika karyawan diberi kesempatan untuk menjalani pelatihan yang 
relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, mereka dapat 
mengembangkan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk 
menjalankan pekerjaan mereka dengan lebih efektif. Pelatihan ini 
tidak hanya membantu karyawan meningkatkan kinerja individu 
mereka tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap 
pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Selain pelatihan, SDM juga mencakup berbagai inisiatif lain 
seperti program pendampingan, pembinaan, dan pengembangan 
karier. Melalui program-program ini, karyawan dapat memperoleh 
bimbingan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi 
tantangan dalam pekerjaan mereka. Mentoring dan coaching, 
misalnya, dapat membantu karyawan mengidentifikasi area yang 
perlu ditingkatkan dan memberikan strategi untuk mencapai 
peningkatan tersebut. Hasilnya, karyawan merasa lebih percaya diri 
dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan 
mereka. 


57|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Pengembangan SDM juga berdampak positif pada kepuasan 
kerja dan motivasi karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan 
diberi kesempatan untuk berkembang, mereka cenderung merasa 
lebih puas dengan pekerjaan mereka. Kepuasan kerja yang tinggi ini 
dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih giat dan 
lebih produktif. Selain itu, karyawan yang puas dengan 
pekerjaannya cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi 
terhadap organisasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat 
turnover dan meningkatkan retensi karyawan. 

Lebih jauh, pengembangan SDM juga dapat membantu 
organisasi menghadapi perubahan dan tantangan dalam lingkungan 
bisnis yang dinamis. Dengan memberikan pelatihan dan 
pengembangan yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa 
karyawan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 
dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Hal ini 
terutama penting di era digital saat ini, di mana teknologi dan 
metode kerja terus berkembang. Karyawan yang terampil dan 
adaptif dapat membantu organisasi tetap kompetitif dan inovatif. 

Pengembangan SDM merupakan investasi yang sangat 
berharga bagi organisasi. Dengan meningkatkan keterampilan dan 
kompetensi karyawan, organisasi dapat mencapai produktivitas dan 
efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, pengembangan SDM juga 
dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, yang pada 
gilirannya dapat mengurangi pergantian karyawan dan 
meningkatkan retensi karyawan. Dengan demikian, pengembangan 
SDM tidak hanya bermanfaat bagi karyawan secara individu, tetapi 
juga memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi secara 
keseluruhan. 

Metode pengembangan SDM sangat bervariasi dan dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Beberapa metode 
yang umum digunakan meliputi pelatihan tatap muka formal, 
pelatihan di tempat kerja, pendampingan, pelatihan, dan rotasi 
pekerjaan. Pelatihan tatap muka formal memberikan landasan teori 
yang kuat, sementara pelatihan di tempat kerja memungkinkan 
karyawan untuk belajar melalui pengalaman langsung. 
Pendampingan dan pelatihan memberikan dukungan dan bimbingan 
yang lebih personal, sementara rotasi pekerjaan membantu 
karyawan memahami berbagai aspek organisasi. 


58 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Pengembangan sumber daya manusia juga memainkan peran 
penting dalam menciptakan budaya organisasi yang positif. Dengan 
memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan 
berkembang, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang 
mendukung inovasi dan kreativitas. Ini juga membantu dalam 
membangun kepemimpinan yang kuat di semua tingkatan organisasi. 
Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk menghadapi 
tantangan dan perubahan di masa depan, dan pengembangan sumber 
daya manusia membantu memastikan bahwa organisasi memiliki 
pemimpin yang siap untuk mengambil peran ini. 

Di era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, 
pengembangan sumber daya manusia menjadi semakin penting. 
Organisasi harus terus beradaptasi dengan perubahan dalam 
lingkungan bisnis dan teknologi, dan ini hanya dapat dicapai dengan 
memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan siap 
menghadapi perubahan. Berinvestasi dalam pengembangan sumber 
daya manusia bukan hanya suatu keharusan, tetapi juga merupakan 
strategi penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dan 
keberlanjutan jangka panjang. Organisasi yang berinvestasi dalam 
pengembangan sumber daya manusia cenderung lebih inovatif dan 
mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. 

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga 
berdampak positif pada kesejahteraan karyawan. Dengan 
menyediakan kesempatan pelatihan dan pengembangan, organisasi 
menunjukkan bahwa mereka menghargai karyawannya dan 
berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan profesional mereka. 
Hal ini dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan menciptakan 
lingkungan kerja yang lebih harmonis. Karyawan yang merasa 
dihargai dan didukung cenderung lebih termotivasi dan 
berkontribusi lebih banyak pada organisasi. 

Terakhir, pengembangan SDM juga penting untuk 
memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang beragam 
dan inklusif. Dengan menyediakan kesempatan pelatihan dan 
pengembangan yang adil bagi semua karyawan, organisasi dapat 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif yang menghargai 
perbedaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi 
tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan 
harmonis. Pengembangan SDM yang efektif membantu organisasi 


590 |Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


mencapai tujuan mereka sambil memastikan bahwa semua 
karyawan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berhasil. 


A. Memahami Pengembangan Sumber Daya 


Manusia 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 
suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, 
keterampilan, dan pengetahuan individu dalam suatu organisasi. 
Proses ini sangat penting karena SDM merupakan aset utama yang 
menentukan keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. 
Pengembangan SDM mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, 
pendidikan, dan pengembangan karier yang dirancang untuk 
membantu karyawan mencapai potensi maksimalnya (Chen, Lam, & 
Zhu, 2021). 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki 
tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. 
Dengan memberikan pelatihan yang tepat, karyawan dapat 
mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan 
pekerjaannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja lebih 
efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi yang 
lebih besar bagi perusahaan. Pelatihan yang berkelanjutan juga 
memastikan bahwa karyawan selalu mengikuti perkembangan 
terbaru di industrinya, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing 
perusahaan. 

Selain meningkatkan keterampilan teknis, SDM juga 
berfokus pada peningkatan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. 
Ketika karyawan merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk 
berkembang, mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaannya. 
Kepuasan kerja yang tinggi ini dapat meningkatkan moral dan 
motivasi karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif pada 
produktivitas mereka. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih 
proaktif dalam menyelesaikan tugas dan lebih berkomitmen pada 
tujuan perusahaan. 

Pengembangan SDM juga berperan penting dalam 
mengurangi tingkat pergantian karyawan. Ketika karyawan merasa 
memiliki peluang untuk berkembang dan maju dalam karier, mereka 
cenderung lebih loyal kepada perusahaan. Tingkat pergantian yang 
rendah berarti perusahaan dapat menghemat biaya yang terkait 


60 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


dengan perekrutan dan pelatihan karyawan baru. Selain itu, retensi 
karyawan yang tinggi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih 
stabil dan harmonis, yang dapat meningkatkan kolaborasi dan kerja 
sama tim. 

Lebih jauh, pengembangan SDM membantu menciptakan 
budaya belajar berkelanjutan di dalam perusahaan. Dengan 
mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang, 
perusahaan dapat membangun tim yang adaptif dan inovatif. 
Karyawan yang terbiasa belajar terus-menerus cenderung lebih 
terbuka terhadap perubahan dan lebih siap menghadapi tantangan 
baru. Hal ini terutama penting dalam dunia bisnis yang terus 
berubah dan penuh ketidakpastian. 

Terakhir, pengembangan SDM juga berkontribusi untuk 
meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang dikenal sebagai 
tempat kerja yang baik dan yang berinvestasi dalam pengembangan 
karyawannya cenderung lebih menarik bagi kandidat berkualitas 
tinggi. Reputasi yang baik ini tidak hanya membantu menarik bakat 
terbaik tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan 
dan mitra bisnis. Dengan demikian, pengembangan SDM tidak 
hanya bermanfaat bagi karyawan tetapi juga untuk keberhasilan 
jangka panjang perusahaan. 

Metode pengembangan SDM sangat beragam dan dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Beberapa metode umum 
meliputi pelatihan tatap muka formal, pelatihan di tempat kerja, 
pendampingan, pembinaan, dan rotasi pekerjaan. Pelatihan tatap 
muka formal memberikan landasan teori yang kuat, sementara 
pelatihan di tempat kerja memungkinkan karyawan untuk belajar 
melalui pengalaman langsung. Pendampingan dan pembinaan 
memberikan dukungan dan bimbingan yang lebih personal, 
sementara rotasi pekerjaan membantu karyawan memahami 
berbagai aspek organisasi. 

Pengembangan sumber daya manusia juga memainkan peran 
penting dalam menciptakan budaya organisasi yang positif. Dengan 
memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan 
berkembang, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang 
mendukung inovasi dan kreativitas. Ini juga membantu membangun 
kepemimpinan yang kuat di semua tingkatan organisasi. 
Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk menghadapi 
tantangan dan perubahan di masa depan, dan pengembangan sumber 


O1l|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


daya manusia membantu memastikan bahwa organisasi memiliki 
pemimpin yang siap untuk mengambil peran tersebut. 

Di era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, 
pengembangan SDM menjadi semakin penting. Organisasi harus 
terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, 
dan ini hanya dapat dicapai dengan memiliki SDM yang kompeten 
dan siap menghadapi perubahan. Berinvestasi dalam pengembangan 
SDM tidak hanya menjadi keharusan, tetapi juga merupakan strategi 
penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan 
jangka panjang. Organisasi yang berinvestasi dalam pengembangan 
SDM cenderung lebih inovatif dan mampu beradaptasi dengan cepat 
terhadap perubahan pasar. 

Selain itu, pengembangan SDM juga berdampak positif pada 
kesejahteraan karyawan. Dengan memberikan kesempatan pelatihan 
dan pengembangan, organisasi menunjukkan bahwa mereka 
menghargai karyawan mereka dan berkomitmen untuk mendukung 
pertumbuhan profesional mereka. Hal ini dapat meningkatkan 
loyalitas karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih 
harmonis. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung cenderung 
lebih termotivasi dan berkontribusi lebih banyak pada organisasi. 

Terakhir, pengembangan SDM juga penting untuk 
memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang beragam 
dan inklusif. Dengan memberikan kesempatan pelatihan dan 
pengembangan yang adil kepada semua karyawan, organisasi dapat 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif yang menghargai 
perbedaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi 
tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan 
harmonis. Pengembangan SDM yang efektif membantu organisasi 
mencapai tujuan mereka sambil memastikan bahwa semua 
karyawan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berhasil. 


B. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan individu dalam suatu 
organisasi. Proses ini sangat penting karena SDM merupakan aset 
utama yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan 
organisasi. Pengembangan SDM mencakup berbagai kegiatan 
seperti pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karier yang 


62|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


dirancang untuk membantu karyawan mencapai potensi 
maksimalnya (Akdere & Egan, 2020). 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki 
tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. 
Melalui pelatihan yang tepat, karyawan dapat memperoleh 
keterampilan baru yang relevan dengan tugasnya. Hal ini 
memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efektif dan efisien, yang 
pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi 
secara keseluruhan. 

Selain itu, pengembangan SDM juga bertujuan untuk 
meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Ketika 
karyawan merasa memiliki kesempatan untuk belajar dan 
berkembang, mereka cenderung merasa lebih puas dengan 
pekerjaannya. Kepuasan kerja yang tinggi ini dapat meningkatkan 
moral dan motivasi karyawan, yang pada akhirnya berdampak 
positif pada produktivitas mereka. 

Pengembangan SDM juga berperan penting dalam 
mengurangi tingkat turnover karyawan. Karyawan yang merasa 
dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang cenderung lebih 
loyal terhadap perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat 
mengurangi biaya yang terkait dengan perekrutan dan pelatihan 
karyawan baru, sekaligus mempertahankan pengetahuan dan 
keterampilan yang ada dalam organisasi. 

Selain mengurangi pergantian karyawan, pengembangan 
SDM juga dapat meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang 
merasa memiliki peluang untuk berkembang dan maju dalam karier 
cenderung akan bertahan di perusahaan dalam jangka panjang. Hal 
ini tidak hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga perusahaan, 
karena dapat mempertahankan tenaga kerja yang berpengalaman 
dan terampil. 

Secara keseluruhan, pengembangan SDM merupakan 
investasi yang sangat berharga bagi perusahaan. Dengan berfokus 
pada peningkatan keterampilan karyawan, kepuasan kerja, dan 
retensi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang 
produktif dan efisien. Hal ini tidak hanya membantu perusahaan 
mencapai tujuan bisnisnya, tetapi juga menciptakan tempat kerja 
yang lebih baik bagi karyawan. 

Metode pengembangan SDM sangat bervariasi dan dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Beberapa metode umum 


63| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


meliputi pelatihan tatap muka formal, pelatihan di tempat kerja, 
pendampingan, pelatihan, dan rotasi pekerjaan. Pelatihan tatap muka 
formal memberikan landasan teori yang kuat, sementara pelatihan di 
tempat kerja memungkinkan karyawan untuk belajar melalui 
pengalaman langsung. Pendampingan dan pelatihan memberikan 
dukungan dan bimbingan yang lebih personal, sementara rotasi 
pekerjaan membantu karyawan memahami berbagai aspek 
organisasi. Pengembangan sumber daya manusia juga berperan 
penting dalam menciptakan budaya organisasi yang positif. Dengan 
menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan 
berkembang, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang 
mendukung inovasi dan kreativitas. Pengembangan sumber daya 
manusia juga membantu membangun kepemimpinan yang kuat di 
semua tingkatan organisasi. Kepemimpinan yang efektif sangat 
penting untuk menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan, 
dan pengembangan sumber daya manusia membantu memastikan 
bahwa organisasi memiliki pemimpin yang siap untuk mengambil 
peran tersebut. 

Di era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, 
pengembangan SDM menjadi semakin penting. Organisasi harus 
terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, 
dan ini hanya dapat dicapai dengan memiliki SDM yang kompeten 
yang siap menghadapi perubahan. Berinvestasi dalam 
pengembangan SDM tidak hanya merupakan keharusan, tetapi juga 
merupakan strategi penting untuk mencapai keunggulan kompetitif 
dan keberlanjutan jangka panjang. Organisasi yang berinvestasi 
dalam pengembangan SDM cenderung lebih inovatif dan mampu 
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. 

Selain itu, pengembangan SDM juga berdampak positif pada 
kesejahteraan karyawan. Dengan menyediakan kesempatan 
pelatihan dan pengembangan, organisasi menunjukkan bahwa 
mereka menghargai karyawan mereka dan berkomitmen untuk 
mendukung pertumbuhan profesional mereka. Hal ini dapat 
meningkatkan loyalitas karyawan dan menciptakan lingkungan kerja 
yang lebih harmonis. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung 
cenderung lebih termotivasi dan berkontribusi lebih banyak pada 
organisasi. 

Terakhir, pengembangan SDM juga penting untuk 
memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang beragam 


64|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


dan inklusif. Dengan memberikan pelatihan dan kesempatan 
pengembangan yang adil kepada semua karyawan, organisasi dapat 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif yang menghargai 
perbedaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi 
tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan 
harmonis. Pengembangan SDM yang efektif membantu organisasi 
mencapai tujuan mereka sekaligus memastikan bahwa semua 
karyawan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berhasil. 


C. Fungsi Sumber Daya Manusia 

Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu 
organisasi atau perusahaan sangatlah krusial. Perencanaan SDM 
merupakan langkah awal yang penting. Fungsi ini meliputi 
identifikasi kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi kuantitas maupun 
kualitas. Perencanaan yang baik memastikan organisasi memiliki 
tenaga kerja yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan 
operasionalnya. Selain itu, perencanaan SDM juga meliputi analisis 
jabatan dan peramalan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang 
(Al-Gudah, Obeidat, Shrouf, & Abusweilem, 2020). 

Rekrutmen dan seleksi merupakan dua tahapan penting 
dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk 
mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
Proses ini diawali dengan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, yang 
kemudian dilanjutkan dengan pencarian kandidat potensial melalui 
berbagai metode seperti iklan lowongan kerja, jaringan profesional, 
dan rekrutmen kampus. Pencarian ini bertujuan untuk menjaring 
sebanyak mungkin kandidat yang memenuhi kualifikasi dasar yang 
ditetapkan oleh organisasi. 

Setelah kandidat potensial terkumpul, maka dimulailah tahap 
penyaringan. Penyaringan ini meliputi penilaian awal terhadap 
kualifikasi dan pengalaman kandidat melalui tinjauan resume, 
formulir lamaran, dan wawancara awal. Proses ini membantu 
mengeliminasi kandidat yang tidak memenuhi kriteria dasar, 
sehingga hanya kandidat yang paling sesuai yang akan melanjutkan 
ke tahap seleksi berikutnya. Penyaringan yang efektif sangat penting 
untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang benar-benar 
memenuhi kebutuhan organisasi yang akan dipertimbangkan lebih 
lanjut. 


65 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Tahap seleksi melibatkan serangkaian evaluasi mendalam 
untuk menentukan kandidat terbaik untuk posisi yang tersedia. 
Evaluasi ini dapat mencakup wawancara mendalam, tes 
keterampilan, tes psikologi, dan pemeriksaan latar belakang. Tujuan 
dari tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
lengkap tentang kemampuan, kepribadian, dan potensi kandidat 
untuk berkontribusi pada organisasi. Penyaringan yang cermat dan 
menyeluruh membantu mengurangi risiko kesalahan perekrutan dan 
memastikan bahwa kandidat yang dipilih benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan dan budaya organisasi. 

Perekrutan yang efektif tidak hanya berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan — jangka pendek, tetapi juga 
mempertimbangkan potensi jangka panjang kandidat dalam 
organisasi. Karyawan yang memiliki keterampilan dan kompetensi 
yang tepat dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian 
tujuan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki 
strategi rekrutmen yang komprehensif dan berkelanjutan, yang 
mencakup pengembangan bakat internal dan eksternal. 

Rekrutmen dan seleksi yang efektif merupakan kunci untuk 
mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. Proses ini tidak hanya membantu organisasi 
mendapatkan karyawan yang memiliki keterampilan dan kompetensi 
yang dibutuhkan, tetapi juga memastikan bahwa karyawan tersebut 
dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian 
tujuan organisasi. Dengan demikian, berinvestasi dalam proses 
rekrutmen dan seleksi yang baik merupakan investasi bagi 
keberhasilan jangka panjang organisasi. 

Pengembangan dan pelatihan karyawan merupakan fungsi 
penting lainnya. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan 
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan 
melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Dengan 
pelatihan yang berkelanjutan, karyawan dapat terus berkembang dan 
beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pekerjaan. Hal 
ini tidak hanya meningkatkan produktivitas karyawan tetapi juga 
membantu mereka mencapai potensi maksimalnya. 

Penilaian kinerja dan pengembangan karier merupakan 
fungsi yang berfokus pada penilaian kinerja karyawan dan 
perencanaan karier mereka. Penilaian kinerja dilakukan untuk 


66 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


mengukur kontribusi karyawan terhadap organisasi dan memberikan 
umpan balik yang membangun. Berdasarkan hasil penilaian, 
organisasi dapat merencanakan pengembangan karier karyawan, 
termasuk promosi, rotasi pekerjaan, dan pengembangan 
keterampilan lebih lanjut. Fungsi ini penting untuk menjaga 
motivasi dan kepuasan kerja karyawan. 

Manajemen hubungan karyawan melibatkan pengelolaan 
hubungan antara karyawan dan manajemen. Fungsi ini melibatkan 
komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, dan penciptaan 
lingkungan kerja yang kondusif. Manajemen hubungan karyawan 
yang baik membantu menciptakan budaya kerja yang positif, 
meningkatkan kepuasan kerja, dan mengurangi tingkat pergantian 
karyawan. Selain itu, fungsi ini juga mencakup aspek keselamatan 
dan kesehatan kerja, yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan 
karyawan. 

Kompensasi dan tunjangan merupakan fungsi yang berfokus 
pada pemberian penghargaan yang adil dan kompetitif kepada 
karyawan. Kompensasi meliputi gaji, bonus, dan insentif lainnya, 
sedangkan tunjangan meliputi asuransi kesehatan, cuti, dan fasilitas 
lainnya. Sistem kompensasi yang baik dapat meningkatkan motivasi 
dan retensi karyawan, serta menarik bakat terbaik untuk bergabung 
dengan organisasi. Kepatuhan dan regulasi merupakan fungsi yang 
memastikan bahwa organisasi mematuhi semua undang-undang dan 
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Fungsi ini melibatkan 
pemantauan perubahan regulasi, penerapan kebijakan internal yang 
sesuai, dan penanganan masalah hukum yang mungkin timbul. 
Kepatuhan yang baik membantu organisasi terhindar dari sanksi 
hukum dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi 
semua karyawan. 


D. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki 
berbagai tujuan yang sangat penting bagi keberhasilan suatu 
organisasi atau perusahaan. Salah satu tujuan utamanya adalah 
meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja individu. Dengan 
program pengembangan SDM, karyawan dapat memperoleh 
keterampilan dan pengetahuan baru yang relevan dengan 
pekerjaannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja lebih 
efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai atau bahkan melampaui 


67 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


target yang telah ditetapkan (AlHamad, Alshurideh, Alomari, Kurdi, 
Alzoubi, Hamouche, & Al-Hawary, 2022). 

Selain itu, pengembangan SDM juga bertujuan untuk 
mengurangi tingkat kerusakan produk dan kesalahan dalam 
pekerjaan. Melalui pelatihan yang tepat, karyawan dapat lebih 
memahami prosedur kerja dan mengurangi risiko kesalahan yang 
dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, kualitas produk 
atau layanan yang dihasilkan dapat ditingkatkan, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi 
perusahaan di pasar. 

Efisiensi operasional merupakan salah satu tujuan utama 
dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dengan 
meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan, 
perusahaan dapat memanfaatkan teknologi dan metode kerja yang 
lebih baik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk 
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan 
mengurangi pemborosan. Dengan demikian, efisiensi operasional 
tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mengurangi 
biaya operasional, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas 
perusahaan. 

Pengembangan SDM juga berperan penting dalam 
meningkatkan sikap kepemimpinan di antara karyawan. Program 
pelatihan kepemimpinan dirancang untuk membantu karyawan 
belajar bagaimana memimpin tim, membuat keputusan yang tepat, 
dan mengelola konflik secara efektif. Keterampilan kepemimpinan 
yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang 
harmonis dan produktif. Selain itu, kepemimpinan yang efektif juga 
mempersiapkan karyawan untuk posisi manajerial di masa depan, 
sehingga menciptakan jalur karier yang jelas dan menarik bagi 
mereka. 

Selain meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan, 
pengembangan SDM juga mencakup peningkatan keterampilan 
interpersonal. Keterampilan ini meliputi kemampuan berkomunikasi 
dengan baik, bekerja dalam tim, dan membangun hubungan yang 
positif dengan rekan kerja. Keterampilan interpersonal yang baik 
dapat meningkatkan kolaborasi dan kerja tim, yang pada gilirannya 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan demikian, 
pengembangan keterampilan interpersonal merupakan bagian 
penting dari strategi pengembangan SDM yang komprehensif. 


68 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Teknologi juga berperan penting dalam pengembangan SDM. 
Dengan memanfaatkan teknologi terkini, perusahaan dapat 
memberikan pelatihan yang lebih efektif dan efisien bagi karyawan. 
Misalnya, penggunaan platform e-learning memungkinkan 
karyawan untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sesuai dengan 
jadwal mereka. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk 
memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan, sehingga 
perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan 
memberikan umpan balik yang membangun. 

Terakhir, pengembangan SDM yang efektif harus mencakup 
strategi untuk mempertahankan karyawan yang berbakat. Dengan 
menyediakan peluang pengembangan karier yang menarik dan 
lingkungan kerja yang mendukung, perusahaan dapat meningkatkan 
kepuasan dan loyalitas karyawan. Hal ini tidak hanya mengurangi 
tingkat pergantian karyawan tetapi juga memastikan bahwa 
perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan termotivasi 
untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Selain itu, 
pengembangan SDM bertujuan untuk menciptakan moral dan 
motivasi yang tinggi di antara karyawan. Dengan menyediakan 
kesempatan untuk belajar dan berkembang, karyawan akan merasa 
dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam 
pekerjaan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja 
individu tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif dan 
kolaboratif dalam perusahaan. 

Pengembangan SDM juga dapat membantu perusahaan 
menghadapi perubahan dan tantangan dalam lingkungan bisnis yang 
dinamis. Dengan memiliki karyawan yang terlatih dan fleksibel, 
perusahaan dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan 
teknologi, regulasi, dan kebutuhan pasar. Karyawan yang memiliki 
keterampilan yang relevan dan terkini akan lebih siap menghadapi 
tantangan baru dan membantu perusahaan tetap kompetitif. 

Terakhir, pengembangan ' SDM bertujuan — untuk 
meningkatkan hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. 
Dengan program pengembangan yang baik, karyawan akan merasa 
lebih dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini dapat 
meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan, serta menciptakan 
lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Hubungan 
yang baik antara pemberi kerja dan karyawan sangat penting untuk 
keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. 


69 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


BAB VI 
KEPEMIMPINAN ORGANISASI 


Kepemimpinan organisasi merupakan salah satu unsur utama 
yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi 
dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin yang efektif mampu 
mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi anggota tim untuk 
bekerja menuju visi bersama. Kepemimpinan dalam suatu organisasi 
tidak hanya tentang memberi perintah, tetapi juga tentang 
membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan anggota 
tim. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki visi yang jelas, 
keterampilan komunikasi yang efektif, integritas, dan empati 
(Aisyah, Ilmi, Rosyid, Wulandari, & Akhmad, 2022). 

Ada berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan 
dalam suatu organisasi, masing-masing memiliki kelebihan dan 
kekurangannya sendiri. Kepemimpinan transformasional, misalnya, 
berfokus pada inspirasi dan motivasi yang tinggi, serta pendekatan 
individual kepada anggota tim. Pemimpin transformasional berusaha 
untuk menciptakan visi yang kuat dan memotivasi anggota tim 
untuk mencapai tujuan bersama. Mereka sering menggunakan 
pendekatan personal dan mendukung pengembangan individu, 
sehingga meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen anggota tim. 

Di sisi lain, kepemimpinan transaksional lebih menekankan 
pada penghargaan dan hukuman serta pengawasan ketat untuk 
mencapai tujuan jangka pendek. Pemimpin transaksional cenderung 
menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi 
kinerja anggota tim. Mereka menetapkan tujuan yang jelas dan 
memastikan bahwa anggota tim mematuhi aturan dan prosedur yang 
ditetapkan. Meskipun pendekatan ini efektif dalam mencapai hasil 
jangka pendek, pendekatan ini sering kali gagal dalam memotivasi 
anggota tim dalam jangka panjang. 

Selain itu, kepemimpinan situasional mengadaptasi gaya 
kepemimpinan dengan situasi dan kebutuhan tim. Pemimpin 
situasional fleksibel dalam pendekatan mereka dan mampu 
menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan tingkat 
kesiapan dan kompetensi anggota tim. Misalnya, dalam situasi yang 
membutuhkan keputusan cepat, pemimpin dapat menggunakan gaya 
otoriter, sedangkan dalam situasi yang membutuhkan kolaborasi, 


70|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


mereka dapat menggunakan gaya partisipatif. Pendekatan ini 
memungkinkan para pemimpin menjadi lebih efektif dalam berbagai 
situasi dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. 

Kepemimpinan pelayan menekankan empati dan komitmen 
terhadap pertumbuhan anggota tim. Pemimpin pelayan berfokus 
pada kebutuhan anggota tim dan berusaha untuk mendukung 
perkembangan — mereka. Mereka menunjukkan empati, 
mendengarkan dengan baik, dan berusaha untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang mendukung. Pendekatan ini dapat 
meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas anggota tim, serta 
menciptakan budaya organisasi yang positif. Setiap gaya 
kepemimpinan memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. 

Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu 
mengenali situasi dan kebutuhan timnya, serta menyesuaikan gaya 
kepemimpinannya. Dengan ' memahami berbagai gaya 
kepemimpinan ini, para pemimpin dapat lebih efektif dalam 
memotivasi dan mengarahkan timnya untuk mencapai tujuan 
organisasi. Selain itu, fleksibilitas dalam menerapkan berbagai gaya 
kepemimpinan dapat membantu para pemimpin menghadapi 
berbagai tantangan dalam lingkungan kerja yang dinamis. 

Kepemimpinan transformasional, misalnya, dapat sangat 
efektif dalam menciptakan perubahan positif dan inovasi dalam 
suatu organisasi. Namun, gaya ini mungkin memerlukan lebih 
banyak waktu dan upaya untuk membangun hubungan yang kuat 
dengan anggota tim. Sebaliknya, kepemimpinan transaksional dapat 
memberikan hasil yang cepat dan terukur, tetapi mungkin kurang 
efektif dalam membangun hubungan jangka panjang dan 
memotivasi anggota tim secara intrinsik. 

Dalam praktiknya, para pemimpin sering kali perlu 
menggabungkan berbagai gaya kepemimpinan untuk mencapai hasil 
yang optimal. Misalnya, seorang pemimpin dapat menggunakan 
pendekatan transformasional untuk menginspirasi visi jangka 
panjang, sambil juga menerapkan elemen transaksional untuk 
memastikan tercapainya tujuan jangka pendek. Dengan cara ini, para 
pemimpin dapat menciptakan keseimbangan yang efektif antara 
motivasi jangka panjang dan pencapaian hasil langsung. 

Peran kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat penting 
dalam mengarahkan visi dan misi organisasi. Pemimpin yang efektif 
mampu mendorong inovasi dan perubahan, membangun budaya 


M1 |Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


kerja yang positif, serta mengembangkan potensi karyawan. Mereka 
juga berperan dalam mengelola konflik dan krisis yang mungkin 
timbul dalam organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang 
baik dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi secara 
keseluruhan. 

Untuk menjadi pemimpin yang efektif, seseorang perlu terus 
belajar dan mengembangkan diri. Membaca buku dan literatur 
tentang kepemimpinan, menghadiri pelatihan dan seminar, serta 
belajar dari para pemimpin yang sukses merupakan beberapa cara 
untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu, 
penting juga untuk mempraktikkan kepemimpinan dalam konteks 
nyata dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. 
Dengan demikian, seorang pemimpin dapat terus berkembang dan 
memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi. 

Kepemimpinan yang efektif juga melibatkan kemampuan 
untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat. Dalam situasi yang 
penuh tekanan, seorang pemimpin harus mampu menganalisis 
informasi dengan cepat dan membuat keputusan terbaik bagi 
organisasi. Kemampuan ini sering kali didukung oleh pengalaman 
dan pengetahuan yang luas tentang industri dan operasi organisasi. 
Selain itu, seorang pemimpin yang baik juga harus mampu 
mendelegasikan tugas secara efektif, memastikan bahwa setiap 
anggota tim memiliki peran yang jelas dan dapat memberikan 
kontribusi yang maksimal. Selain aspek teknis, kepemimpinan juga 
melibatkan aspek emosional dan sosial. Seorang pemimpin yang 
baik harus mampu memahami dan menanggapi kebutuhan 
emosional anggota tim. Ini termasuk memberikan dukungan, 
pengakuan, dan penghargaan yang tepat. Dengan membangun 
hubungan yang kuat dan saling percaya, para pemimpin dapat 
menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. 
Kepemimpinan yang berfokus pada aspek manusia ini sering kali 
menghasilkan tim yang lebih termotivasi dan berkomitmen. 

Singkatnya, kepemimpinan organisasi adalah seni dan ilmu 
yang melibatkan kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, 
dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Gaya 
kepemimpinan yang berbeda dapat diterapkan sesuai dengan situasi 
dan kebutuhan organisasi. Seorang pemimpin yang efektif tidak 
hanya mengelola tugas sehari-hari tetapi juga menginspirasi dan 
memotivasi tim untuk mencapai visi yang lebih besar. Dengan terus- 


2|1Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


menerus belajar dan mengembangkan diri, seorang pemimpin dapat 
membawa organisasinya menuju kesuksesan yang lebih besar. 


A. Definisi Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk 
memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain dalam 
mencapai tujuan bersama. Dalam konteks organisasi, kepemimpinan 
bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi juga tentang 
membangun visi, membuat strategi, dan menginspirasi anggota tim 
untuk bekerja menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Kepemimpinan yang efektif memerlukan kombinasi berbagai 
keterampilan, termasuk komunikasi, pengambilan keputusan, dan 
keterampilan interpersonal (Saputra, 2021). Kepemimpinan dapat 
didefinisikan dari berbagai perspektif. Misalnya, Stoner 
mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan 
memengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan tugas kelompok atau 
organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.  Wahjosumidjo 
menambahkan bahwa kepemimpinan mencakup sifat-sifat seperti 
kepribadian, kemampuan, dan kapabilitas. Sementara itu, Hemhiel 
dan Coons melihat kepemimpinan sebagai perilaku individu saat 
memimpin kegiatan dalam kelompok atau organisasi untuk 
mencapai tujuan bersama. 

Ada beberapa teori kepemimpinan yang menjelaskan 
bagaimana seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif. Teori 
Karakter, misalnya, menekankan karakteristik tertentu yang 
dianggap penting bagi kepemimpinan, seperti kecerdasan dan 
ketegasan. Sebaliknya, Teori Perilaku berfokus pada tindakan dan 
gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin. Teori 
Kontingensi menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan 
bergantung pada situasi dan konteks tertentu. Kepemimpinan juga 
memiliki beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi. Fungsi 
utama kepemimpinan adalah memberikan arahan dan tujuan yang 
jelas bagi organisasi. Selain itu, pemimpin bertanggung jawab untuk 
memotivasi dan menginspirasi anggota tim, memastikan komunikasi 
yang efektif, dan mengelola konflik yang mungkin timbul. 

Pemimpin yang baik juga harus mampu membuat keputusan 
yang tepat dan bertindak sebagai panutan bagi anggota timnya. 
Dalam praktiknya, kepemimpinan yang efektif sering kali 
melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan 


73|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


tantangan yang muncul. Pemimpin harus mampu mengenali dan 
menanggapi dinamika yang berubah di lingkungan kerja, dan 
mengembangkan strategi yang fleksibel untuk mengatasi hambatan. 
Kemampuan untuk berinovasi dan mendorong kreativitas di antara 
anggota tim juga merupakan aspek penting dari kepemimpinan yang 
sukses. 

Selain itu, kepemimpinan yang baik juga melibatkan 
pengembangan hubungan yang kuat dan saling percaya dengan 
anggota tim. Pemimpin yang efektif harus mampu mendengarkan 
dan memahami kebutuhan dan aspirasi anggota timnya, dan 
memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 
bersama. Dengan membangun hubungan yang positif, pemimpin 
dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. 
Secara keseluruhan, kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam 
keberhasilan suatu organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat 
meningkatkan kinerja individu dan tim, menciptakan lingkungan 
kerja yang positif, dan membantu organisasi mencapai tujuannya. 
Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang ingin menjadi 
pemimpin untuk — terus mengembangkan — keterampilan 
kepemimpinannya dan memahami berbagai teori dan konsep yang 
mendasari kepemimpinan. 


B. Tujuan Kepemimpinan 

Tujuan kepemimpinan adalah mengarahkan, memotivasi, 
dan memengaruhi anggota tim agar bekerja sama untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu tujuan utama 
kepemimpinan adalah menciptakan visi dan arah strategis yang jelas 
bagi organisasi. Dengan visi yang jelas, anggota tim dapat 
memahami tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan bagaimana 
kontribusi mereka dapat membantu mewujudkan visi tersebut. 
Pemimpin yang efektif mampu mengomunikasikan visi ini dengan 
cara yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja 
dengan penuh semangat dan dedikasi (Rivaldo, 2021). 

Selain itu, kepemimpinan bertujuan untuk membangun dan 
memelihara budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang 
baik dapat meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan 
produktivitas karyawan. Pemimpin berperan penting dalam 
menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana setiap 
anggota tim merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan 


74|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


profesional mereka. Dengan demikian, kepemimpinan yang baik 
dapat membantu mengurangi tingkat pergantian karyawan dan 
meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Tujuan kepemimpinan lainnya adalah memastikan bahwa 
sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien. 
Pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya 
manusia, keuangan, dan material secara bijaksana untuk mencapai 
tujuan organisasi. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang 
tepat, perencanaan yang cermat, dan pengawasan yang ketat 
terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Dengan manajemen sumber 
daya yang baik, organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dan 
berkelanjutan. 

Kepemimpinan juga bertujuan untuk mengembangkan 
potensi anggota tim. Pemimpin yang baik tidak hanya berfokus pada 
pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada pengembangan 
individu dalam tim. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, 
pendampingan, dan pemberian kesempatan untuk mengambil 
tanggung jawab yang lebih besar. Dengan mengembangkan potensi 
anggota tim, para pemimpin dapat menciptakan tim yang lebih kuat 
dan lebih kompeten, yang pada gilirannya akan meningkatkan 
kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Terakhir, tujuan kepemimpinan adalah untuk mengelola 
perubahan dan inovasi dalam organisasi. Dalam dunia yang terus 
berubah, organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap 
perubahan di lingkungan eksternal dan internal. Para pemimpin 
memainkan peran penting dalam mengidentifikasi peluang dan 
tantangan, serta mengembangkan strategi untuk mengatasinya. 
Dengan mendorong inovasi dan perubahan yang positif, para 
pemimpin dapat memastikan bahwa organisasi tetap relevan dan 
kompetitif di pasar. 


C. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin 
memengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan 
bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap pemimpin 
memiliki gaya kepemimpinan yang unik, yang dipengaruhi oleh 
kepribadian, pengalaman, dan konteks tempat mereka memimpin. 
Gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja tim 
dan mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan gaya yang tidak 


75|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


tepat dapat menghambat produktivitas dan menimbulkan 
ketidakpuasan di antara anggota tim (Aeni & Kuswanto, 2021). 
Salah satu gaya kepemimpinan yang umum adalah kepemimpinan 
otoriter atau otokratis. Pemimpin dengan gaya ini cenderung 
membuat keputusan secara mandiri tanpa banyak melibatkan 
anggota tim. Mereka memiliki kendali penuh atas proses dan hasil 
kerja, serta memberikan instruksi yang jelas dan tegas. Meskipun 
gaya ini dapat efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan 
cepat dibutuhkan, gaya ini dapat mengurangi kreativitas dan inisiatif 
dari anggota tim. 

Sebaliknya, gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis 
melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. 
Pemimpin dengan gaya ini mendengarkan masukan dari 
bawahannya dan mendorong diskusi terbuka. Gaya ini dapat 
meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen anggota tim terhadap 
tujuan bersama, serta mendorong inovasi dan solusi kreatif. Namun, 
proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat karena memerlukan 
konsensus dari berbagai pihak. 

Kepemimpinan transformasional adalah gaya yang berfokus 
pada inspirasi dan motivasi. Pemimpin transformasional berusaha 
untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut mereka dengan visi 
yang kuat dan tujuan yang jelas. Mereka mendorong anggota tim 
untuk mencapai potensi penuh mereka dan sering menjadi panutan 
dalam hal etika dan integritas. Gaya ini dapat menciptakan 
lingkungan kerja yang positif dan produktif, tetapi membutuhkan 
pemimpin yang karismatik dan mampu membangun hubungan yang 
kuat dengan tim. 

Kepemimpinan transaksional, di sisi lain, berfokus pada 
pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin transaksional 
menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan penghargaan atau 
hukuman berdasarkan kinerja. Gaya ini efektif dalam situasi di mana 
tugas dan tujuan didefinisikan dengan jelas, tetapi bisa jadi kurang 
efektif dalam mendorong inovasi dan kreativitas. Pemimpin 
transaksional cenderung lebih fokus pada efisiensi dan hasil jangka 
pendek. 

Kepemimpinan situasional menekankan fleksibilitas dan 
kemampuan beradaptasi. Pemimpin dengan gaya ini menyesuaikan 
pendekatan mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan tim. Mereka 
mampu mengubah gaya kepemimpinan mereka dari otoriter menjadi 


760|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


partisipatif atau transformasional tergantung pada konteks yang ada. 
Gaya ini sangat efektif karena memungkinkan pemimpin untuk 
menanggapi dinamika yang berubah dan kebutuhan khusus anggota 
tim. 

Dengan memahami berbagai gaya kepemimpinan ini, 
seorang pemimpin dapat mengembangkan keterampilan yang 
diperlukan untuk memberdayakan tim mereka dan mencapai tujuan 
organisasi secara efektif. Setiap gaya memiliki kekuatan dan 
kelemahannya sendiri, dan pemimpin yang sukses adalah mereka 
yang mampu mengenali dan menerapkan gaya yang paling sesuai 
dengan situasi dan kebutuhan tim mereka. Fleksibilitas dalam gaya 
kepemimpinan memungkinkan para pemimpin untuk menghadapi 
tantangan dan memanfaatkan peluang. 


D. Teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan adalah berbagai pendekatan yang 
digunakan untuk memahami cara kerja kepemimpinan dan 
bagaimana pemimpin dapat memengaruhi dan memotivasi 
pengikutnya. Salah satu teori paling awal adalah Teori Orang Hebat, 
yang menyatakan bahwa pemimpin hebat dilahirkan, bukan 
dibentuk. Teori ini berpendapat bahwa kualitas kepemimpinan 
bersifat bawaan dan hanya dimiliki oleh individu tertentu yang 
memiliki sifat luar biasa (Olley, 2021). 

Teori Sifat merupakan perluasan dari Teori Orang Hebat. 
Teori ini berfokus pada identifikasi sifat-sifat tertentu yang dimiliki 
pemimpin yang efektif. Sifat-sifat ini meliputi kepercayaan diri, 
kecerdasan, dan integritas. Meskipun teori ini membantu dalam 
memahami karakteristik pemimpin yang sukses, kritik terhadap teori 
ini adalah bahwa tidak semua individu dengan sifat-sifat ini menjadi 
pemimpin yang efektif. 

Teori Perilaku mengalihkan fokus dari sifat-sifat pemimpin 
ke perilaku mereka. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan 
dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengamatan dan 
pelatihan. Dua pendekatan utama dalam teori ini adalah gaya 
kepemimpinan otokratis dan demokratis. Pemimpin otokratis 
cenderung membuat keputusan sendiri, sementara pemimpin 
demokratis melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan 
keputusan. 


77 |Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Teori Kontingensi menekankan bahwa tidak ada gaya 
kepemimpinan tunggal yang paling efektif dalam semua situasi. 
Efektivitas kepemimpinan bergantung pada berbagai faktor, 
termasuk karakteristik pemimpin, pengikut, dan situasi. Salah satu 
teori kontingensi yang terkenal adalah Model Kontingensi Fiedler, 
yang menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada 
seberapa baik gaya kepemimpinan pemimpin sesuai dengan situasi 
tertentu. 

Teori Kepemimpinan Situasional, yang dikembangkan oleh 
Paul Hersey dan Ken Blanchard, menekankan pentingnya 
fleksibilitas dalam kepemimpinan. Teori ini menyatakan bahwa 
pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka 
berdasarkan tingkat kesiapan dan kompetensi pengikut. Ada empat 
gaya utama dalam teori ini: mengarahkan, membimbing, 
mendukung, dan mendelegasikan. Pemimpin yang efektif adalah 
mereka yang dapat menilai situasi dan memilih gaya yang paling 
tepat. 

Teori Kepemimpinan Transformasional berfokus pada 
kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi 
pengikut mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Pemimpin 
transformasional menciptakan visi yang kuat dan memotivasi 
pengikut untuk bekerja menuju tujuan bersama. Mereka juga 
berperan sebagai panutan untuk etika dan integritas. Teori ini 
menekankan pentingnya hubungan antara pemimpin dan pengikut 
dalam mencapai perubahan positif dan inovasi. 

Terakhir, Teori Kepemimpinan Transaksional berfokus pada 
pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin transaksional 
menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan penghargaan atau 
hukuman berdasarkan kinerja. Gaya ini efektif dalam situasi di mana 
tugas dan tujuan ditetapkan dengan jelas, tetapi bisa jadi kurang 
efektif dalam mendorong inovasi dan kreativitas. Pemimpin 
transaksional cenderung lebih fokus pada efisiensi dan hasil jangka 
pendek. 

Dengan memahami teori kepemimpinan ini, para pemimpin 
dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan adaptif 
untuk memimpin tim mereka. Setiap teori menawarkan wawasan 
yang berbeda tentang apa yang membuat kepemimpinan efektif dan 
bagaimana para pemimpin dapat meningkatkan kinerja dan 
kepuasan tim mereka. 


78|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


BAB VIII 
BUDAYA ORGANISASI 


Budaya organisasi merupakan elemen kunci yang 
membentuk identitas dan karakter suatu organisasi. Budaya 
organisasi mencakup nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang 
dianut oleh anggota organisasi. Budaya ini tidak hanya 
memengaruhi cara anggota berinteraksi satu sama lain, tetapi juga 
cara mereka berhubungan dengan pihak luar. Dengan kata lain, 
budaya organisasi menciptakan kerangka kerja yang membantu 
anggota memahami harapan dan standar perilaku yang diharapkan 
dalam organisasi (Akpa, Asikhia, & Nneji, 2021). 

Salah satu fungsi utama budaya organisasi adalah 
menciptakan identitas unik bagi organisasi. Identitas ini membantu 
membedakan organisasi dari para pesaingnya dan memberi anggota 
rasa bangga dan kepemilikan. Identitas yang kuat juga dapat 
menarik bakat baru yang memiliki nilai dan visi yang sama dengan 
organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang kuat dapat 
meningkatkan reputasi organisasi di mata publik dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

Budaya organisasi juga berfungsi sebagai alat kontrol yang 
efektif. Melalui nilai dan norma bersama, budaya organisasi dapat 
mengarahkan perilaku anggota ke arah yang diinginkan. Budaya 
organisasi membantu memastikan bahwa semua anggota bekerja 
menuju tujuan yang sama dan mematuhi standar etika dan 
profesional yang ditetapkan. Dengan demikian, budaya organisasi 
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. 

Selain itu, budaya organisasi dapat menumbuhkan inovasi 
dan kreativitas. Organisasi dengan budaya yang mendukung inovasi 
cenderung lebih fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap 
perubahan. Mereka mendorong anggotanya untuk berpikir di luar 
kotak dan mengambil risiko yang diperhitungkan. Hal ini dapat 
menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif yang dapat memberi 
organisasi keunggulan kompetitif. Contoh nyata dari budaya inovasi 
ini dapat dilihat di perusahaan teknologi seperti Google dan Apple. 


790|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Kepemimpinan memainkan peran penting dalam membentuk 
dan memelihara budaya organisasi. Pemimpin yang efektif tidak 
hanya menetapkan visi dan nilai-nilai organisasi, tetapi juga 
memodelkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari mereka. 
Mereka juga bertanggung jawab untuk mengomunikasikan dan 
memperkuat budaya organisasi melalui berbagai saluran, seperti 
pelatihan, komunikasi internal, dan pengakuan kinerja. 
Kepemimpinan yang kuat dapat membantu menciptakan budaya 
organisasi yang kohesif dan berkelanjutan. 

Perubahan budaya organisasi adalah proses kompleks yang 
memerlukan pendekatan yang disengaja. Hal ini sering kali 
diperlukan ketika suatu organisasi menghadapi tantangan baru atau 
ingin meningkatkan kinerjanya. Proses perubahan budaya 
melibatkan identifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang perlu 
diubah, serta mengembangkan strategi untuk mengomunikasikan 
dan menerapkan perubahan tersebut. Penting untuk melibatkan 
semua anggota organisasi dalam proses ini guna memastikan bahwa 
perubahan diterima dan diadopsi secara luas. 

Terakhir, mengevaluasi budaya organisasi merupakan 
langkah penting untuk memastikan bahwa budaya yang ada 
mendukung tujuan dan strategi organisasi. Evaluasi ini dapat 
dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi untuk 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan budaya organisasi. Hasil 
evaluasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan rencana 
tindakan guna memperkuat budaya organisasi dan mengatasi 
masalah yang ada. Dengan demikian, mengevaluasi budaya 
organisasi dapat membantu organisasi tetap relevan dan kompetitif 
di pasar yang terus berubah. 


A. Memahami Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan fondasi yang membentuk 
identitas dan karakter suatu organisasi. Budaya organisasi mencakup 
sistem nilai, norma, keyakinan, sikap, dan perilaku yang dianut oleh 
anggota organisasi. Budaya ini tidak hanya memengaruhi cara 
anggota berinteraksi satu sama lain, tetapi juga cara mereka 
berhubungan dengan pihak luar. Dengan kata lain, budaya 
organisasi menciptakan kerangka kerja yang membantu anggota 
memahami harapan dan standar perilaku yang diharapkan dalam 
organisasi (Harnani, 2021). Budaya organisasi berperan penting 


80 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


dalam menciptakan identitas unik bagi organisasi. Identitas ini 
tercermin dalam cara organisasi beroperasi, cara pengambilan 
keputusan, dan cara anggota organisasi berperilaku sehari-hari. 
Misalnya, organisasi yang menekankan inovasi dan kreativitas akan 
mendorong anggotanya untuk berpikir di luar kotak dan mengambil 
risiko yang diperhitungkan. Sebaliknya, organisasi yang 
menekankan stabilitas dan kepatuhan akan lebih berfokus pada 
prosedur dan aturan yang ketat. Selain itu, budaya organisasi 
memengaruhi cara anggota berinteraksi satu sama lain. Nilai dan 
norma yang dianut organisasi akan membentuk pola komunikasi dan 
kolaborasi antar anggota. Budaya yang mendukung keterbukaan dan 
transparansi akan mendorong anggota untuk berbagi informasi dan 
bekerja sama secara efektif. Sebaliknya, budaya yang hierarkis dan 
tertutup dapat menghambat komunikasi dan kolaborasi, yang pada 
akhirnya dapat memengaruhi kinerja organisasi. 

Budaya organisasi juga memengaruhi cara organisasi 
berhubungan dengan pihak eksternal, seperti pelanggan, pemasok, 
dan mitra bisnis. Budaya yang menekankan layanan pelanggan yang 
baik akan mendorong anggota untuk memberikan layanan yang 
sangat baik dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. 
Di sisi lain, budaya yang berfokus pada efisiensi dan penghematan 
biaya dapat memprioritaskan proses dan prosedur daripada 
hubungan interpersonal. Selain itu, budaya organisasi menciptakan 
kerangka kerja yang membantu anggota memahami harapan dan 
standar perilaku yang diharapkan dalam organisasi. Dengan budaya 
yang kuat, anggota organisasi akan memiliki pedoman yang jelas 
tentang apa yang diharapkan dari mereka, baik dalam hal kinerja 
maupun perilaku. Hal ini dapat membantu mengurangi 
ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam tindakan dan 
keputusan yang dibuat oleh anggota organisasi. 

Pentingnya budaya organisasi tidak dapat dilebih-lebihkan 
dalam konteks pengembangan karier dan retensi karyawan. Budaya 
yang positif dan mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja 
dan loyalitas karyawan, yang pada gilirannya dapat mengurangi 
tingkat pergantian karyawan dan meningkatkan produktivitas. Oleh 
karena itu, manajemen harus secara aktif mengelola dan 
mengembangkan budaya organisasi untuk memastikan bahwa 
budaya tersebut selaras dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. 
Salah satu fungsi utama budaya organisasi adalah menciptakan 


81 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


identitas unik bagi organisasi. Identitas ini membantu membedakan 
organisasi dari para pesaingnya dan memberi para anggota rasa 
bangga dan kepemilikan. Identitas yang kuat juga dapat menarik 
bakat baru yang memiliki nilai dan visi yang sama dengan 
organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang kuat dapat 
meningkatkan reputasi organisasi di mata publik dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

Budaya organisasi juga berfungsi sebagai alat kontrol yang 
efektif. Melalui nilai-nilai dan norma-norma bersama, budaya 
organisasi dapat mengarahkan perilaku anggota ke arah yang 
diinginkan. Budaya organisasi membantu memastikan bahwa semua 
anggota bekerja menuju tujuan yang sama dan mematuhi standar 
etika dan profesional yang ditetapkan. Dengan demikian, budaya 
organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. 

Selain itu, budaya organisasi dapat mendorong inovasi dan 
kreativitas. Organisasi yang memiliki budaya yang mendukung 
inovasi cenderung lebih fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap 
perubahan. Mereka mendorong anggotanya untuk berpikir di luar 
kotak dan mengambil risiko yang diperhitungkan. Hal ini dapat 
menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif yang dapat memberi 
organisasi keunggulan kompetitif. Contoh nyata dari budaya inovasi 
ini dapat dilihat di perusahaan teknologi seperti Google dan Apple. 

Kepemimpinan memainkan peran penting dalam membentuk 
dan memelihara budaya organisasi. Pemimpin yang efektif tidak 
hanya menetapkan visi dan nilai-nilai organisasi tetapi juga 
memodelkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari mereka. 
Mereka juga bertanggung jawab untuk mengomunikasikan dan 
memperkuat budaya organisasi melalui berbagai saluran, seperti 
pelatihan, komunikasi internal, dan pengakuan kinerja. 
Kepemimpinan yang kuat dapat membantu menciptakan budaya 
organisasi yang kohesif dan berkelanjutan. 

Perubahan budaya organisasi adalah proses kompleks yang 
memerlukan pendekatan yang cermat. Seringkali diperlukan ketika 
sebuah organisasi menghadapi tantangan baru atau ingin 
meningkatkan kinerjanya. Proses perubahan budaya melibatkan 
identifikasi nilai dan norma yang perlu diubah, serta pengembangan 
strategi untuk mengomunikasikan dan menerapkan perubahan 
tersebut. Penting untuk melibatkan semua anggota organisasi dalam 
proses ini untuk memastikan bahwa perubahan diterima dan 


82|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


diadopsi secara luas. Terakhir, mengevaluasi budaya organisasi 
merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa budaya yang 
ada mendukung tujuan dan strategi organisasi. Evaluasi ini dapat 
dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi untuk 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan budaya organisasi. Hasil 
evaluasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan rencana 
tindakan untuk memperkuat budaya organisasi dan mengatasi 
masalah yang ada. Dengan demikian, mengevaluasi budaya 
organisasi dapat membantu organisasi tetap relevan dan kompetitif 
di pasar yang terus berubah. 


B. Jenis-jenis Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan cerminan berbagai cara 
organisasi dalam mengatur dan mengelola anggotanya untuk 
mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi memiliki budaya yang 
unik, yang memengaruhi cara anggota berinteraksi, membuat 
keputusan, dan memecahkan masalah. Budaya ini tidak hanya 
membentuk perilaku individu dalam organisasi, tetapi juga 
menciptakan kerangka kerja yang mendukung pencapaian tujuan 
organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, budaya organisasi 
merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan dan 
efektivitas operasi organisasi (Harnani, 2022). 

Salah satu jenis budaya organisasi yang sering ditemukan 
adalah budaya hierarkis. Budaya ini dicirikan oleh struktur 
organisasi yang jelas dan hierarki yang ketat. Dalam budaya 
hierarkis, keputusan biasanya dibuat oleh otoritas, dan ada aturan 
dan prosedur yang ketat untuk mengatur operasi organisasi. Hal ini 
menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan teratur, di mana 
setiap anggota organisasi memahami dengan jelas peran dan 
tanggung jawabnya. 

Budaya hierarkis menekankan otoritas, stabilitas, dan 
efisiensi. Otoritas yang jelas memastikan bahwa keputusan dapat 
dibuat dengan cepat dan tegas, sementara stabilitas memberikan rasa 
aman bagi anggota organisasi. Efisiensi dicapai melalui penerapan 
prosedur yang ketat dan standar operasional yang tinggi. Budaya ini 
sering ditemukan di lembaga pemerintah dan perusahaan besar 
dengan banyak tingkatan manajemen, di mana koordinasi dan 
kontrol yang ketat diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional. 
Namun, budaya hierarkis juga memiliki tantangan tersendiri. 


83 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Struktur yang kaku dan prosedur yang ketat dapat menghambat 
inovasi dan kreativitas. Anggota organisasi mungkin merasa dibatasi 
dalam mengambil inisiatif atau memunculkan ide-ide baru. Oleh 
karena itu, penting bagi organisasi dengan budaya hierarkis untuk 
menemukan keseimbangan antara menjaga stabilitas dan efisiensi, 
dan mendorong inovasi dan kreativitas di antara para anggotanya. 

Secara keseluruhan, budaya organisasi memainkan peran 

penting dalam menentukan bagaimana suatu organisasi berfungsi 
dan mencapai tujuannya. Dengan memahami dan mengelola budaya 
organisasi secara efektif, organisasi dapat menciptakan lingkungan 
kerja yang mendukung produktivitas, kolaborasi, dan inovasi. 
Budaya yang kuat dan positif dapat menjadi sumber keunggulan 
kompetitif yang berkelanjutan bagi suatu organisasi. 
Budaya klan menekankan kolaborasi, kerja tim, dan hubungan dekat 
di antara para anggota organisasi. Organisasi dengan budaya klan 
sering kali memiliki lingkungan kerja yang ramah dan mendukung 
di mana para anggota merasa seperti bagian dari keluarga besar. 
Fokus utama budaya ini adalah pada kesejahteraan anggota dan 
pengembangan pribadi. Perusahaan di sektor layanan sosial dan 
pendidikan sering kali mengadopsi budaya klan karena nilai-nilai ini 
sejalan dengan misi mereka. 

Budaya adhokrasi mendorong inovasi, kreativitas, dan 
fleksibilitas. Organisasi dengan budaya ini cenderung lebih mudah 
beradaptasi dengan perubahan dan mendorong anggotanya untuk 
berpikir di luar kotak. Keputusan sering kali dibuat dengan cepat 
dan tidak terstruktur, dengan fokus pada penciptaan solusi inovatif. 
Perusahaan teknologi dan perusahaan rintisan sering kali memiliki 
budaya adhokrasi karena mereka perlu beradaptasi dengan cepat 
terhadap perubahan pasar dan teknologi. 

Budaya pasar berfokus pada hasil dan kinerja. Organisasi 
dengan budaya ini sangat kompetitif dan berorientasi pada 
pencapaian tujuan bisnis. Anggota organisasi didorong untuk 
mencapai target dan meningkatkan produktivitas. Budaya pasar 
menekankan efisiensi, profitabilitas, dan keberhasilan dalam 
persaingan pasar. Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan 
pemasaran sering kali mengadopsi budaya pasar untuk mencapai 
keunggulan kompetitif. 

Budaya kolaboratif menekankan kerja sama, timbal balik, 
dan saling mendukung di antara anggota dalam organisasi. Budaya 


84| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


ini mendorong kolaborasi lintas tim, berbagi pengalaman, dan 
menghargai kontribusi individu dalam mencapai tujuan bersama. 
Karakteristik utama budaya kolaboratif adalah komunikasi terbuka, 
partisipasi aktif, dan berbagi pengetahuan. Organisasi dengan 
budaya kolaboratif sering kali memiliki lingkungan kerja inklusif 
yang mendukung inovasi. 

Setiap jenis budaya organisasi memiliki kelebihan dan 
tantangannya sendiri. Memahami jenis budaya yang ada dalam suatu 
organisasi dapat membantu manajemen mengembangkan strategi 
yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan 
kinerja anggota. Misalnya, budaya hierarkis mungkin lebih sesuai 
untuk organisasi yang membutuhkan stabilitas dan kontrol yang 
ketat, sedangkan budaya adhocratic lebih sesuai untuk organisasi 
yang beroperasi dalam industri yang berubah dengan cepat dan 
membutuhkan inovasi berkelanjutan. 

Dengan memahami dan mengelola budaya organisasi, 
manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung 
tujuan strategis organisasi. Hal ini melibatkan pengembangan nilai 
dan norma yang selaras dengan visi dan misi organisasi, dan 
memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan 
mendukung budaya tersebut. Dengan demikian, budaya organisasi 
dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai kesuksesan jangka 
panjang. 


C. Pembentukan Budaya Organisasi 

Pembentukan budaya organisasi merupakan proses yang 
dinamis dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen penting. 
Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan perilaku yang 
dianut oleh anggota organisasi. Proses ini diawali oleh pimpinan 
tertinggi yang menetapkan visi dan misi organisasi, yang kemudian 
diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari oleh seluruh anggota 
organisasi. Kepemimpinan yang kuat dan konsisten sangat penting 
dalam membentuk dan memelihara budaya organisasi yang positif 
(Bendak, Shikhli, & Abdel-Razek, 2020). 

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam 
pembentukan budaya organisasi. Pemimpin yang efektif tidak hanya 
menetapkan visi dan misi, tetapi juga menjadi panutan dalam 
menerapkan nilai-nilai organisasi. Mereka harus mampu 
menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mengikuti 


85|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


jejaknya. Kepemimpinan yang kuat menciptakan lingkungan di 
mana nilai-nilai dan norma organisasi dihormati dan dipatuhi oleh 
seluruh anggota. 

Komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam 
pembentukan budaya organisasi. Pemimpin harus mampu 
menyampaikan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi secara jelas 
kepada seluruh anggota. Komunikasi yang terbuka dan transparan 
membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan 
kepercayaan di antara anggota organisasi. Selain itu, komunikasi 
yang baik memungkinkan adanya umpan balik yang membangun, 
yang sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan. 

Pelatihan dan pengembangan karyawan juga berperan 
penting dalam membentuk budaya organisasi. Melalui pelatihan, 
karyawan dapat memahami dan menghayati nilai dan norma 
organisasi. Program pengembangan karyawan yang berkelanjutan 
membantu memastikan bahwa anggota organisasi memiliki 
keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung 
visi dan misi organisasi. Investasi dalam pengembangan karyawan 
juga menunjukkan komitmen organisasi terhadap pertumbuhan dan 
kesejahteraan anggotanya. 

Pengakuan dan penghargaan atas kinerja karyawan yang 
sejalan dengan nilai-nilai organisasi sangatlah penting. Penghargaan 
yang diberikan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku yang 
sejalan dengan budaya organisasi membantu memperkuat nilai-nilai 
tersebut. Selain itu, sistem penghargaan yang adil dan transparan 
meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yang pada gilirannya 
berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang positif dan 
produktif. 

Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam membentuk 
budaya organisasi. Pemimpin harus menjadi panutan dalam 
menerapkan nilai dan norma yang diinginkan. Mereka harus mampu 
mengomunikasikan visi dan misi organisasi dengan jelas dan 
konsisten, serta menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut 
melalui tindakan mereka. Kepemimpinan yang efektif akan 
menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mengikuti 
dan menerapkan budaya yang diinginkan. 

Komunikasi yang efektif merupakan elemen penting dalam 
membentuk budaya organisasi. Komunikasi yang terbuka dan 
transparan antara pimpinan dan anggota organisasi akan membantu 


86 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


menyebarkan nilai dan norma yang diinginkan. Selain itu, 
komunikasi yang baik juga memungkinkan anggota organisasi untuk 
memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan, yang pada akhirnya akan meningkatkan 
rasa memiliki dan keterlibatan mereka dalam organisasi. 

Pelatihan dan pengembangan karyawan juga berperan 
penting dalam membentuk budaya organisasi. Melalui program 
pelatihan, karyawan dapat memahami dan menginternalisasi nilai 
dan norma yang diinginkan oleh organisasi. Pelatihan yang 
berkelanjutan akan membantu karyawan untuk terus berkembang 
dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi, 
sehingga budaya organisasi dapat terus diperkuat dan diperbarui. 
Penghargaan dan pengakuan bagi karyawan yang menunjukkan 
perilaku sesuai dengan budaya organisasi juga sangat penting. 
Penghargaan dan pengakuan ini dapat berupa pujian, bonus, atau 
promosi, yang akan memotivasi karyawan lain untuk mengikuti 
contoh yang baik. Dengan demikian, budaya organisasi yang positif 
akan semakin kuat dan menyebar ke seluruh organisasi, sehingga 
menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. 

Pembentukan budaya organisasi merupakan proses yang 
membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh anggota 
organisasi. Dengan kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang 
efektif, pelatihan berkelanjutan, dan penghargaan yang sesuai, 
organisasi dapat membentuk budaya yang positif dan mendukung 
pencapaian tujuan strategis mereka. 


D. Jenis-jenis Budaya Organisasi 

Tipe budaya organisasi merupakan konsep penting yang 
membantu memahami bagaimana nilai, norma, dan perilaku 
dibentuk dan dipraktikkan dalam suatu organisasi. Menurut para ahli, 
seperti Robert E. Guinn dan Kim S. Cameron dari University of 
Michigan, terdapat empat tipe utama budaya organisasi: klan, 
adhokrasi, pasar, dan hierarki. Setiap tipe memiliki karakteristik 
unik yang memengaruhi cara anggota organisasi bekerja dan 
berinteraksi (Debski, Cieciora, Pietrzak, & Botkunow, 2020). 
Budaya klan merupakan tipe budaya organisasi yang menekankan 
lingkungan kerja yang ramah dan kolaboratif. Dalam budaya ini, 
karyawan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar, di mana 
hubungan antar anggota sangat dekat dan penuh kepercayaan. Setiap 


87 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


individu merasa dihargai dan didukung, sehingga menciptakan 
suasana kerja yang harmonis dan menyenangkan. Hal ini 
memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih nyaman dan produktif, 
karena mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar 
dari sekadar pekerjaan mereka. 

Komunikasi terbuka dan partisipasi aktif merupakan pilar 
utama budaya klan. Karyawan didorong untuk berbicara secara 
terbuka tentang ide, masalah, dan solusi, tanpa takut akan penilaian 
negatif. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan juga sangat 
dihargai, sehingga setiap anggota merasa memiliki suara dan 
kontribusi yang berarti. Hal ini tidak hanya meningkatkan 
keterlibatan karyawan tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan 
tanggung jawab terhadap organisasi. 

Salah satu keuntungan utama dari budaya klan adalah 
tingginya tingkat keterlibatan dan loyalitas karyawan. Ketika 
karyawan merasa dihargai dan didukung, mereka cenderung lebih 
berkomitmen pada pekerjaan dan organisasi mereka. Loyalitas ini 
dapat mengurangi tingkat pergantian karyawan dan meningkatkan 
stabilitas tim, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja 
organisasi secara keseluruhan. Karyawan yang loyal juga cenderung 
lebih berupaya keras dan berkontribusi lebih banyak untuk mencapai 
tujuan bersama. 

Namun, budaya klan juga memiliki tantangan tersendiri. 
Salah satu tantangan utama adalah potensi kurangnya fokus pada 
hasil dan efisiensi. Karena hubungan interpersonal dan 
kesejahteraan karyawan sangat ditekankan, ada kemungkinan 
pencapaian target dan efisiensi operasional dapat diabaikan. 
Organisasi dengan budaya klan perlu menemukan keseimbangan 
antara menjaga lingkungan kerja yang harmonis dan memastikan 
bahwa tujuan bisnis tercapai. 

Budaya klan menawarkan banyak manfaat bagi organisasi, 
terutama dalam hal keterlibatan dan loyalitas karyawan. Namun, 
penting bagi organisasi untuk menyadari tantangan yang mungkin 
muncul dan mengambil langkah untuk mengatasinya. Dengan 
pendekatan yang tepat, budaya klan dapat menjadi fondasi yang kuat 
untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan 
berkelanjutan. Budaya adhokrasi merupakan salah satu pendekatan 
yang menekankan pentingnya inovasi dan fleksibilitas dalam suatu 
organisasi. Dalam lingkungan ini, organisasi cenderung dinamis dan 


88 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


selalu mencari peluang baru untuk tumbuh. Karyawan didorong 
untuk berpikir kreatif dan mengambil risiko, yang sering kali 
menghasilkan ide-ide inovatif yang dapat memajukan organisasi. 
Pendekatan ini sangat cocok untuk industri yang bergerak cepat 
yang membutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. 

Namun, budaya adhokrasi juga memiliki tantangan tersendiri. 
Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya struktur yang jelas 
dalam organisasi. Kurangnya kejelasan ini dapat menyebabkan 
kebingungan dan ketidakpastian dalam menjalankan tugas sehari- 
hari. Karyawan mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki 
cukup arahan dalam menjalankan tugas mereka, yang dapat 
menghambat produktivitas dan efisiensi. 

Di sisi lain, budaya adhokrasi dapat menciptakan lingkungan 
kerja yang sangat menarik dan memotivasi. Karyawan yang 
menikmati tantangan dan kebebasan untuk berinovasi akan sangat 
puas dalam lingkungan ini. Mereka memiliki kesempatan untuk 
mengeksplorasi ide-ide baru dan berkontribusi secara signifikan 
terhadap pertumbuhan organisasi. Hal ini dapat meningkatkan 
kepuasan kerja dan retensi karyawan. 

Selain itu, budaya adhokrasi juga memungkinkan organisasi 
untuk lebih responsif terhadap perubahan eksternal. Dengan struktur 
yang fleksibel, organisasi dapat dengan cepat menyesuaikan strategi 
dan operasinya sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini memberikan 
keunggulan kompetitif yang signifikan, terutama dalam industri 
yang sangat kompetitif dan berubah dengan cepat. 

Namun, untuk mengatasi tantangan tersebut, penting bagi 
organisasi dengan budaya adhocracy untuk tetap memiliki beberapa 
elemen struktural yang jelas. Meskipun fleksibilitas dan inovasi 
penting, pedoman dan kerangka kerja yang jelas juga diperlukan 
untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki pemahaman 
yang sama. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan 
keuntungan dari budaya adhocracy sekaligus meminimalkan potensi 
kekurangannya. Budaya pasar dalam organisasi menekankan 
pentingnya hasil dan persaingan sebagai pendorong utama 
keberhasilan. Dalam lingkungan ini, pencapaian target dan kinerja 
menjadi prioritas utama, dengan setiap individu dan tim didorong 
untuk memberikan yang terbaik. Organisasi dengan budaya ini 
sering menetapkan standar tinggi dan mengukur keberhasilan 
berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 


89 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan menantang, 
di mana setiap orang berusaha untuk mencapai hasil yang optimal. 

Karyawan dalam budaya pasar diharapkan untuk bekerja 
keras dan bersaing satu sama lain untuk mencapai hasil terbaik. 
Persaingan internal ini dapat mendorong inovasi dan peningkatan 
kinerja, karena setiap individu berusaha untuk menunjukkan 
kemampuan terbaiknya. Selain itu, budaya ini juga mendorong 
karyawan untuk terus belajar dan berkembang, agar tetap relevan 
dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Namun, penting bagi 
organisasi untuk memastikan bahwa persaingan ini tetap sehat dan 
konstruktif, agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan. 

Budaya pasar sangat cocok untuk organisasi yang beroperasi 
dalam lingkungan yang sangat kompetitif, di mana fokus pada 
produktivitas dan efisiensi adalah kunci keberhasilan. Dalam 
konteks ini, organisasi perlu memiliki strategi yang jelas dan terukur 
untuk mencapai tujuannya. Manajemen yang efektif dan sistem 
penghargaan yang adil juga merupakan faktor penting dalam 
mendukung budaya ini. Dengan demikian, organisasi dapat 
memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh karyawan 
berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 
Namun, tekanan yang tinggi untuk mencapai hasil dalam budaya 
pasar dapat menyebabkan stres bagi karyawan. Tuntutan untuk 
selalu berada di puncak permainan dapat menyebabkan kelelahan 
dan kejenuhan, terutama jika tidak ada dukungan yang memadai dari 
manajemen. 

Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menyediakan 
sumber daya dan program yang dapat membantu karyawan 
mengelola stres dan menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Ini 
termasuk fleksibilitas kerja, program kesehatan mental, dan 
kesempatan untuk beristirahat dan melepaskan diri dari tekanan 
pekerjaan. Secara keseluruhan, budaya pasar menawarkan banyak 
manfaat bagi organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang 
kompetitif. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, organisasi 
perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan seimbang. 
Dengan cara ini, karyawan dapat mencapai hasil terbaik mereka 
tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka. Pendekatan holistik dan 
berkelanjutan untuk mengelola budaya pasar akan membantu 
organisasi mencapai kesuksesan jangka panjang. Budaya hierarkis 
dalam organisasi menekankan pentingnya struktur yang jelas, aturan 


90|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


yang ketat, dan prosedur yang ditetapkan dengan baik. Dalam 
lingkungan ini, setiap anggota organisasi memiliki peran dan 
tanggung jawab tertentu, yang diatur oleh sistem kontrol yang ketat. 
Hal ini memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan, sehingga tercipta lingkungan kerja 
yang stabil dan dapat diprediksi. 

Organisasi dengan budaya hierarki cenderung sangat 
terorganisasi. Setiap proses dan prosedur dibuat terperinci, sehingga 
meminimalkan kemungkinan terjadinya — kesalahan dan 
meningkatkan efisiensi operasional. Karyawan diharapkan untuk 
mematuhi aturan dan prosedur yang ada, yang membantu menjaga 
konsistensi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, 
organisasi dapat mencapai tujuan dan targetnya dengan lebih efektif. 
Namun, di balik kelebihannya, budaya hierarki juga memiliki 
tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utamanya adalah 
kurangnya fleksibilitas. Karena semuanya diatur oleh aturan dan 
prosedur yang ketat, karyawan sering kali tidak memiliki ruang 
untuk berinovasi atau mengambil inisiatif. Hal ini dapat 
menghambat kreativitas dan pengembangan ide-ide baru yang dapat 
menguntungkan organisasi. 

Selain itu, budaya hierarkis dapat menciptakan lingkungan 
kerja yang kaku dan formal. Karyawan mungkin merasa tertekan 
untuk selalu mengikuti aturan tanpa mempertimbangkan situasi atau 
kondisi yang mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda. Hal 
ini dapat mengurangi motivasi dan kepuasan kerja, serta 
menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan 
perubahan cepat di lingkungan eksternal. 

Meskipun demikian, budaya hierarkis tetap memegang 
peranan penting dalam banyak organisasi, terutama yang beroperasi 
di industri yang membutuhkan tingkat kepatuhan dan konsistensi 
yang tinggi. Dengan memahami keuntungan dan tantangan budaya 
ini, organisasi dapat menemukan cara untuk mengintegrasikan unsur 
fleksibilitas dan inovasi tanpa mengorbankan stabilitas dan efisiensi 
yang telah dicapai. Memahami jenis-jenis budaya organisasi sangat 
penting bagi para pemimpin dan manajer dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai 
organisasi. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, 
dan norma-norma yang dianut oleh semua anggota organisasi. 


901/Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Dengan memahami berbagai jenis budaya organisasi, para 
pemimpin dapat memilih dan mengembangkan budaya yang paling 
sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini tidak hanya 
membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis 
tetapi juga memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja 
menuju tujuan yang sama. Budaya organisasi yang tepat dapat 
meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. Ketika karyawan 
merasa bahwa nilai-nilai pribadi mereka selaras dengan nilai-nilai 
organisasi, mereka cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen 
pada pekerjaan mereka. Selain itu, budaya yang mendukung inovasi 
dan kolaborasi dapat mendorong karyawan untuk berkontribusi 
lebih banyak dan menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat bagi 
organisasi. Dengan demikian, memilih budaya yang tepat dapat 
menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan 
efisiensi kerja. 

Keterlibatan karyawan juga dapat ditingkatkan dengan 
mengembangkan budaya organisasi yang positif. Budaya yang 
inklusif dan partisipatif, misalnya, dapat membuat karyawan merasa 
dihargai dan didengarkan. Ketika karyawan merasa bahwa pendapat 
mereka dihargai dan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk 
berkontribusi, mereka cenderung lebih terlibat dan puas dengan 
pekerjaan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan retensi 
karyawan tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih 
dinamis dan kreatif. 

Keberhasilan jangka panjang suatu organisasi sangat 
dipengaruhi oleh budaya yang dikembangkannya. Budaya yang 
adaptif dan fleksibel memungkinkan suatu organisasi untuk 
menanggapi perubahan di lingkungan eksternal dengan lebih cepat 
dan efektif. Selain itu, budaya yang berfokus pada pembelajaran dan 
pengembangan berkelanjutan dapat membantu suatu organisasi tetap 
kompetitif di pasar yang terus berubah. Dengan demikian, 
pengembangan budaya yang tepat tidak hanya penting untuk 
keberhasilan jangka pendek, tetapi juga untuk keberlanjutan dan 
pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, 
memahami dan mengembangkan budaya organisasi yang tepat 
merupakan investasi yang sangat berharga bagi setiap pemimpin dan 
manajer. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang sejalan dengan 
tujuan dan nilai-nilai organisasi, para pemimpin dapat meningkatkan 
kinerja, keterlibatan karyawan, dan keberhasilan jangka panjang. 


92|/Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk secara aktif 
mengelola dan mengembangkan budayanya guna mencapai hasil 
yang optimal. 


93|/Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


BAB IX 
MANAJEMEN KONFLIK 


Manajemen Konflik merupakan keterampilan penting yang 
dibutuhkan untuk menjaga hubungan yang sehat dan produktif 
dalam berbagai situasi, termasuk tempat kerja, rumah, dan 
masyarakat. Konflik merupakan bagian alami dari interaksi manusia, 
dan cara kita mengelolanya dapat berdampak besar pada hasil dan 
kualitas hubungan kita. Dalam manajemen konflik, penting untuk 
memahami akar penyebab konflik, mengenali tanda-tanda awal, dan 
menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya (Ukata & 
Silas-Dikibo, 2020). 

Komunikasi yang efektif merupakan aspek penting dari 
manajemen konflik. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, 
banyak kesalahpahaman dapat dicegah sebelum meningkat menjadi 
konflik yang lebih besar. Ketika semua pihak terlibat dalam 
komunikasi yang transparan, mereka lebih mampu memahami 
perspektif satu sama lain dan menemukan solusi yang saling 
menguntungkan. 

Mendengarkan secara aktif merupakan keterampilan penting 
dalam komunikasi yang efektif. Ini berarti memberikan perhatian 
penuh kepada pembicara, menghindari interupsi, dan menunjukkan 
bahwa kita benar-benar memahami apa yang mereka katakan. 
Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat menangkap nuansa 
dan emosi yang mungkin tidak tampak di permukaan, membantu 
kita mengidentifikasi akar masalah dan menemukan solusi yang 
tepat. Mengekspresikan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang 
tidak menghakimi juga merupakan langkah penting dalam 
mengelola konflik. Ketika kita berbicara dengan jujur dan 
terbuka tentang apa yang kita rasakan dan butuhkan, tanpa 
menyalahkan atau menyerang pihak lain, kita menciptakan 
lingkungan yang lebih kondusif untuk dialog yang konstruktif. Ini 
membantu semua pihak merasa didengar dan dihargai, yang pada 
gilirannya dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerja 
sama. 

Mencari pemahaman bersama merupakan tujuan utama 
komunikasi dalam manajemen konflik. Ini berarti mencoba melihat 
situasi dari sudut pandang pihak lain dan menemukan titik temu 


94|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan berfokus pada 
kebaikan bersama daripada posisi individu, kita dapat menemukan 
solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Penting juga untuk menghindari komunikasi yang agresif 
atau pasif-agresif, karena ini hanya akan memperburuk situasi. 
Komunikasi yang agresif cenderung menyerang dan menyalahkan, 
sedangkan komunikasi pasif-agresif sering kali menyiratkan 
ketidakpuasan tanpa mengungkapkannya secara langsung. Kedua 
jenis komunikasi tersebut dapat meningkatkan ketegangan dan 
memperdalam konflik, jadi penting untuk selalu berusaha 
berkomunikasi dengan cara yang tegas dan empatik. Empati 
memainkan peran penting dalam manajemen konflik karena 
memungkinkan kita memahami perspektif dan perasaan pihak lain. 
Ketika kita mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang lain, 
kita dapat dengan mudah menemukan solusi yang adil dan 
memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, 
empati tidak hanya membantu menyelesaikan konflik tetapi juga 
mencegah konflik di masa mendatang dengan membangun 
hubungan yang lebih kuat dan lebih saling menghormati. 

Selain itu, empati membantu menciptakan lingkungan 
tempat setiap orang merasa didengar dan dihargai. Ketika individu 
merasa bahwa perasaan dan pendapat mereka diakui, mereka 
cenderung lebih terbuka untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Hal 
ini terutama penting dalam konteks organisasi, di mana kolaborasi 
dan komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk mencapai 
tujuan bersama. Dengan menciptakan budaya empati, organisasi 
dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. 
Empati juga dapat mengurangi ketegangan dalam situasi konflik. 
Ketika kita menunjukkan empati, kita mengirimkan pesan bahwa 
kita peduli dan memahami apa yang dirasakan pihak lain. Hal ini 
dapat membantu meredakan emosi negatif dan membuka jalan bagi 
dialog yang lebih konstruktif. Dengan demikian, empati berfungsi 
sebagai alat yang efektif untuk mengelola emosi dan menjaga 
hubungan yang harmonis di tempat kerja. 

Lebih jauh lagi, empati dapat meningkatkan kolaborasi 
antara individu dan tim. Ketika anggota tim merasa didukung dan 
dipahami, mereka cenderung bekerja sama dan berbagi ide. Hal ini 
tidak hanya meningkatkan kreativitas dan inovasi, tetapi juga 


95|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


memperkuat ikatan antar anggota tim. Dengan demikian, empati 
berkontribusi pada pembentukan tim yang lebih kohesif dan efektif. 
Terakhir, empati juga berdampak positif pada kepemimpinan. 
Pemimpin yang menunjukkan empati cenderung lebih dihormati dan 
dipercaya oleh bawahannya. Mereka mampu membangun hubungan 
yang lebih baik dengan tim mereka dan menciptakan lingkungan 
kerja yang lebih inklusif dan mendukung. Dengan demikian, empati 
merupakan kualitas penting bagi setiap pemimpin yang ingin 
menciptakan organisasi yang sukses dan harmonis. 

Dalam konteks profesional, manajemen konflik yang efektif 
dapat meningkatkan produktivitas dan moral tim. Konflik yang tidak 
dikelola dengan baik dapat menyebabkan stres, penurunan kinerja, 
dan bahkan pergantian karyawan yang tinggi. Sebaliknya, ketika 
konflik dikelola dengan baik, hal itu dapat menjadi peluang untuk 
pertumbuhan dan inovasi. Misalnya, perbedaan pendapat yang 
dikelola dengan baik dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi 
kreatif untuk masalah yang dihadapi organisasi. 

Pelatihan dan pengembangan keterampilan manajemen 
konflik merupakan investasi yang berharga bagi individu dan 
organisasi. Banyak organisasi menawarkan pelatihan khusus untuk 
membantu karyawan mengembangkan keterampilan ini. Pelatihan 
ini sering kali mencakup negosiasi, mediasi, dan teknik penyelesaian 
masalah, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan 
empati. Dengan keterampilan ini, karyawan dapat lebih efektif 
dalam menangani konflik dan berkontribusi pada lingkungan kerja 
yang lebih harmonis. 

Kepemimpinan yang efektif memainkan peran penting dalam 
manajemen konflik. Pemimpin yang baik harus memiliki 
kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal konflik dan 
mengambil tindakan proaktif untuk mengelolanya. Ini berarti 
mereka harus peka terhadap dinamika tim dan mampu 
mengidentifikasi potensi masalah sebelum meningkat menjadi 
konflik yang lebih besar. Dengan demikian, pemimpin yang efektif 
dapat mencegah konflik meningkat dan menjaga keharmonisan 
dalam tim. Selain itu, pemimpin yang baik harus menjadi contoh 
komunikasi yang jelas dan empatik. Mereka harus mampu 
menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami oleh 
semua anggota tim, dan menunjukkan empati dalam setiap interaksi. 
Komunikasi yang jelas dan empatik membantu mengurangi 


96|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


kesalahpahaman dan membangun kepercayaan di antara anggota tim. 
Dengan demikian, pemimpin yang efektif dapat menciptakan 
lingkungan kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif. 

Pemimpin yang efektif juga harus mampu memfasilitasi 
diskusi yang konstruktif di antara anggota tim. Ini berarti mereka 
harus memiliki keterampilan untuk mengarahkan percakapan ke 
arah yang positif dan produktif, dan memastikan bahwa semua suara 
didengar dan dihargai. Dengan memfasilitasi diskusi yang 
konstruktif, para pemimpin dapat membantu tim menemukan solusi 
yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam 
konflik. Hal ini tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga 
memperkuat hubungan antara anggota tim. 

Lebih jauh lagi, kepemimpinan yang efektif dalam 
manajemen konflik dapat menciptakan budaya organisasi yang lebih 
positif dan produktif. Ketika konflik dikelola dengan baik, anggota 
tim merasa lebih dihargai dan didukung, yang pada gilirannya 
meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Budaya organisasi yang 
positif juga mendorong inovasi dan kreativitas, karena anggota tim 
merasa aman untuk berbagi ide dan mengambil risiko. Dengan 
demikian, kepemimpinan yang efektif berkontribusi pada 
keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Terakhir, pemimpin 
yang efektif dalam manajemen konflik dapat menjadi agen 
perubahan yang signifikan dalam suatu organisasi. Mereka tidak 
hanya menyelesaikan konflik yang ada tetapi juga meletakkan dasar 
untuk mencegah konflik di masa mendatang. Dengan menciptakan 
lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, pemimpin yang 
efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya dan 
menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku 
kepentingan. 

Terakhir, penting untuk diingat bahwa manajemen konflik 
adalah proses yang berkelanjutan. Tidak ada solusi yang cocok 
untuk semua orang, dan setiap situasi mungkin memerlukan 
pendekatan yang berbeda. Dengan terus belajar dan 
mengembangkan keterampilan manajemen konflik, kita dapat 
menjadi lebih baik dalam menangani perselisihan dan menciptakan 
hubungan yang lebih harmonis dan produktif dalam semua aspek 
kehidupan kita. 


97|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


A. Memahami Manajemen Konflik 

Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang 
digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan 
konflik yang terjadi dalam suatu organisasi atau kelompok. Konflik 
sendiri merupakan suatu ketidaksepakatan atau pertikaian yang 
terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki pendapat, tujuan, atau 
kepentingan yang berbeda. Manajemen konflik bertujuan untuk 
mengurangi dampak negatif dari konflik dan memaksimalkan 
potensi positif yang dapat muncul dari situasi tersebut (Kilag, Largo, 
Rabillas, Kilag, Angtud, Book, & Sasan, 2024). 

Pendekatan manajemen konflik melibatkan berbagai strategi 
dan teknik yang dirancang untuk mengelola dan menyelesaikan 
konflik secara efektif. Salah satu pendekatan yang umum digunakan 
adalah negosiasi. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling 
menguntungkan. Proses ini melibatkan komunikasi terbuka, 
kompromi, dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua 
pihak. Negosiasi sering digunakan dalam situasi di mana kedua 
belah pihak memiliki kekuatan yang sama dan bersedia bekerja 
sama untuk mencapai hasil yang positif. 

Selain negosiasi, mediasi juga merupakan teknik yang sering 
digunakan dalam manajemen konflik. Mediasi melibatkan pihak 
ketiga yang netral, yang bertindak sebagai fasilitator untuk 
membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. 
Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan solusi, 
tetapi mereka membantu memfasilitasi komunikasi dan mendorong 
para pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. 
Mediasi paling efektif dalam situasi di mana hubungan antara pihak- 
pihak yang berkonflik perlu dipertahankan atau diperbaiki. 

Teknik lain yang dapat digunakan dalam manajemen konflik 
adalah arbitrase. Dalam arbitrase, pihak ketiga yang netral membuat 
keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumen yang 
diajukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrase sering 
digunakan dalam situasi di mana para pihak tidak dapat mencapai 
kesepakatan melalui negosiasi atau mediasi, dan mereka 
membutuhkan keputusan yang final dan mengikat. Keuntungan 
arbitrase adalah prosesnya lebih cepat dan tidak terlalu formal 
dibandingkan proses pengadilan. 


98|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Fasilitasi adalah teknik lain yang dapat digunakan dalam 
manajemen konflik. Seorang fasilitator membantu kelompok dalam 
proses diskusi dan pengambilan keputusan. Fasilitator tidak 
memberikan solusi, tetapi mereka membantu menciptakan 
lingkungan yang kondusif untuk komunikasi dan kolaborasi yang 
efektif. Fasilitasi paling berguna dalam situasi di mana konflik 
melibatkan banyak pihak atau kelompok, dan proses yang 
terstruktur diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Secara 
keseluruhan, pendekatan dalam manajemen konflik harus 
disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. 
Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing- 
masing, dan pemilihan teknik yang tepat dapat membantu mengelola 
dan menyelesaikan konflik secara efektif. Dengan memahami 
berbagai pendekatan ini, para manajer dan pemimpin dapat lebih 
siap dalam menangani konflik dan menciptakan lingkungan kerja 
yang harmonis dan produktif. 

Manajemen konflik tidak hanya penting dalam konteks 
organisasi atau bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam lingkungan kerja, manajemen konflik yang efektif dapat 
meningkatkan produktivitas dan kreativitas karyawan, serta 
menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Di sisi lain, 
dalam kehidupan pribadi, kemampuan mengelola konflik dengan 
baik dapat mempererat hubungan interpersonal dan mengurangi 
stres. Misalnya, dalam sebuah keluarga, manajemen konflik yang 
baik dapat membantu anggota keluarga untuk lebih memahami satu 
sama lain dan menemukan solusi yang memuaskan bagi semua 
pihak. 

Selain itu, manajemen konflik juga berperan penting dalam 
mencegah konflik agar tidak meningkat menjadi lebih serius. 
Dengan mengidentifikasi dan menangani konflik sejak dini, 
organisasi atau individu dapat terhindar dari dampak negatif yang 
lebih besar, seperti perpecahan, permusuhan, atau bahkan kekerasan. 
Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan organisasi untuk 
memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen konflik dan 
keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola konflik secara 
efektif. Keterampilan ini meliputi keterampilan komunikasi yang 
baik, kemampuan mendengarkan secara aktif, dan kemampuan 
berpikir kritis dan analitis. 


99 (Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Dalam konteks pendidikan, manajemen konflik juga sangat 
relevan. Guru dan pendidik sering menghadapi situasi konflik di 
kelas, baik antar siswa maupun antara siswa dan guru. Dengan 
keterampilan manajemen konflik yang baik, pendidik dapat 
menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan inklusif. 
Mereka dapat membantu siswa belajar cara menyelesaikan konflik 
secara konstruktif dan mengembangkan keterampilan sosial yang 
penting untuk kehidupan masa depan mereka. 

Manajemen konflik juga penting dalam konteks 
multikultural, di mana perbedaan budaya, nilai, dan norma dapat 
menjadi sumber konflik. Dalam lingkungan yang semakin global 
dan beragam, kemampuan untuk mengelola konflik antarbudaya 
menjadi semakin penting. Ini membutuhkan pemahaman yang 
mendalam tentang budaya lain, serta keterampilan untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar 
belakang yang berbeda. 

Secara keseluruhan, manajemen konflik adalah proses yang 
kompleks dan dinamis yang membutuhkan pemahaman yang 
mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi konflik. 
Dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat diubah menjadi 
peluang untuk tumbuh dan berkembang, baik dalam konteks 
organisasi maupun pribadi. Oleh karena itu, mengembangkan 
keterampilan manajemen konflik merupakan investasi yang 
berharga bagi individu dan organisasi. 


B. Aspek Manajemen Konflik 

Manajemen konflik merupakan proses penting dalam 
organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menangani, dan 
menyelesaikan perselisihan yang muncul. Konflik dalam organisasi 
dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perbedaan pendapat 
tentang tujuan, alokasi sumber daya, atau bahkan perbedaan nilai 
dan persepsi antar individu. Identifikasi konflik merupakan langkah 
awal yang penting karena dengan mengetahui sumber dan jenis 
konflik, manajer dapat menentukan pendekatan yang paling tepat 
untuk menyelesaikannya (Liao, Kuang, Liu, & Tang, 2021). 

Setelah konflik diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah 
menganalisis penyebab dan dampaknya. Analisis ini melibatkan 
pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memicu 
konflik, seperti perbedaan nilai, persepsi, atau kepentingan. Dengan 


100| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


memahami akar penyebabnya, manajer dapat mengembangkan 
strategi yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik. Analisis 
yang baik juga membantu dalam mengantisipasi potensi konflik di 
masa mendatang dan mengambil tindakan pencegahan. Penting 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu konflik. Faktor- 
faktor ini dapat sangat bervariasi, mulai dari perbedaan nilai dan 
keyakinan, hingga perbedaan persepsi dan kepentingan. Misalnya, 
perbedaan nilai antara karyawan yang lebih tua dan yang lebih muda 
dapat memicu konflik yang terkait dengan metode dan prioritas 
kerja. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, para manajer dapat 
lebih mudah mengidentifikasi akar permasalahan dan menemukan 
solusi yang tepat. 

Analisis dampak konflik juga sangat penting. Dampak 
konflik dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak negatif 
meliputi penurunan produktivitas, peningkatan tingkat stres, dan 
penurunan kepuasan kerja. Namun, konflik juga dapat berdampak 
positif, seperti mendorong inovasi dan perubahan. Dengan 
menganalisis dampak tersebut, para manajer dapat menentukan 
langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk meminimalkan 
dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. 

Pemahaman yang mendalam tentang penyebab dan dampak 
konflik memungkinkan para manajer untuk mengembangkan 
strategi yang lebih efektif dalam menangani konflik. Strategi 
tersebut dapat mencakup mediasi, negosiasi, atau bahkan pelatihan 
untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan penyelesaian 
konflik. Dengan strategi yang tepat, konflik dapat diselesaikan 
secara konstruktif, sehingga tidak mengganggu kinerja tim atau 
organisasi. 

Analisis yang baik juga membantu dalam mengantisipasi 
potensi konflik di masa mendatang. Dengan memahami pola konflik 
yang mungkin timbul, para manajer dapat mengambil langkah- 
langkah pencegahan, seperti mengadakan pelatihan atau lokakarya 
untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam 
mengelola konflik. Langkah-langkah pencegahan tersebut tidak 
hanya membantu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik, 
tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan 
produktif. 

Ada berbagai macam teknik penyelesaian konflik yang dapat 
disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan. Arbitrase, 


101| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


mediasi, dan tawar-menawar adalah beberapa taktik yang sering 
digunakan. Untuk mencapai kesepakatan yang saling 
menguntungkan, para pihak terlibat dalam komunikasi langsung 
selama negosiasi. Dalam arbitrase, pihak ketiga memberikan 
keputusan yang mengikat secara hukum bagi semua pihak, 
sedangkan dalam mediasi, pihak ketiga yang netral membantu 
mencapai resolusi. 

Menerapkan solusi yang disepakati adalah langkah 
selanjutnya dalam manajemen konflik. Proses ini melibatkan 
penerapan strategi yang dipilih dan memastikan bahwa semua pihak 
mematuhi kesepakatan yang dibuat. Pemantauan hasil penerapan 
sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan 
efektif dan tidak menciptakan konflik baru. Manajer harus siap 
melakukan penyesuaian jika perlu untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. 

Evaluasi dan pembelajaran merupakan aspek penting lain 
dari manajemen konflik. Setelah konflik terselesaikan, penting 
untuk mengevaluasi proses dan hasilnya guna mengidentifikasi apa 
yang berhasil dan apa yang tidak. Hal ini dapat dilakukan melalui 
umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat dan analisis data yang 
relevan. Pembelajaran dari pengalaman ini sangat berharga dalam 
meningkatkan kemampuan manajemen konflik di masa mendatang 
dan mencegah konflik serupa terulang kembali. 

Manajemen konflik yang efektif tidak hanya membantu 
dalam menyelesaikan perselisihan, tetapi juga dapat meningkatkan 
produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih 
harmonis. Dengan mengelola konflik secara proaktif, organisasi 
dapat mengurangi stres dan ketegangan di tempat kerja, 
meningkatkan kepuasan karyawan, dan memperkuat hubungan antar 
individu. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja 
organisasi secara keseluruhan. 

Dalam konteks yang lebih luas, manajemen konflik juga 
berperan dalam membangun budaya organisasi yang inklusif dan 
kolaboratif. Dengan mendorong komunikasi yang terbuka dan 
transparan, organisasi dapat menciptakan lingkungan di mana 
perbedaan dihargai dan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang 
konstruktif. Hal ini tidak hanya membantu dalam mencapai tujuan 
organisasi tetapi juga dalam membangun reputasi yang baik di 
antara karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. 


102|/Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


C. Strategi Manajemen Konflik 

Strategi manajemen konflik merupakan pendekatan yang 
digunakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan 
konflik dalam berbagai konteks, seperti organisasi, lembaga 
pendidikan, atau rumah tangga. Konflik sering kali muncul akibat 
adanya perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai-nilai antara 
individu atau kelompok. Oleh karena itu, penting untuk memiliki 
strategi yang efektif dalam mengelola konflik agar tidak 
berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan merusak 
hubungan antara pihak-pihak yang terlibat (Oiu & Freel, 2020). 
Strategi manajemen konflik akomodatif sering dipilih karena 
kemampuannya untuk meredakan ketegangan dan menjaga 
hubungan baik antara individu atau kelompok. Dalam situasi di 
mana konflik dapat mengganggu kerja sama atau menciptakan 
suasana kerja yang tidak kondusif, mengorbankan kepentingan 
pribadi demi pihak lain dapat menjadi langkah yang bijaksana. 
Pendekatan ini menunjukkan sikap menghormati dan menghargai 
pandangan dan kebutuhan orang lain, yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan rasa saling percaya dan kerja sama. 

Namun, penting untuk diingat bahwa strategi akomodatif 
tidak selalu menjadi solusi terbaik dalam setiap situasi. Bila masalah 
yang dihadapi berdampak signifikan pada kepentingan kita, 
mengalah demi kepentingan pihak lain dapat mengakibatkan 
perasaan tidak puas dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting 
untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan dampak 
dari keputusan yang dibuat. Menggunakan strategi ini secara bijak 
berarti mengetahui kapan harus mengalah dan kapan harus 
mempertahankan pendirian. 

Selain itu, penggunaan strategi akomodatif yang berlebihan 
dapat menciptakan dinamika yang tidak sehat di tempat kerja. Jika 
satu pihak terus-menerus mengalah, mereka mungkin merasa tidak 
dihargai atau diabaikan, yang pada akhirnya dapat merusak motivasi 
dan kinerja mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan 
bahwa penggunaan strategi ini seimbang dan tidak mengorbankan 
kesejahteraan atau kepentingan jangka panjang pihak yang selalu 
mengalah. 

Dalam konteks organisasi, manajer dan pemimpin perlu 
memiliki keterampilan untuk mengenali situasi di mana strategi 
akomodatif dapat digunakan secara efektif. Mereka juga harus dapat 


103 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


mengomunikasikan keputusan mereka dengan jelas dan transparan, 
sehingga semua pihak memahami alasan di balik pengorbanan yang 
dilakukan. Dengan cara ini, strategi ini dapat digunakan untuk 
memperkuat hubungan di tempat kerja tanpa menimbulkan 
ketidakpuasan atau ketidakadilan. Terakhir, penting untuk 
mengembangkan kemampuan menggunakan berbagai strategi 
manajemen konflik, termasuk mengakomodasi dan bersikap 
fleksibel. Dengan memahami kekuatan dan keterbatasan masing- 
masing strategi, kita dapat memilih pendekatan yang paling sesuai 
dengan situasi yang dihadapi. Ini akan membantu menciptakan 
lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, di mana semua pihak 
merasa dihargai dan didengarkan. 

Strategi penghindaran merupakan pendekatan lain yang 
sering digunakan dalam manajemen konflik. Dalam strategi ini, 
pihak-pihak yang terlibat memilih untuk tidak menghadapi konflik 
secara langsung dan menghindari konfrontasi. Pendekatan ini dapat 
efektif dalam situasi di mana konflik tidak terlalu signifikan atau 
ketika waktu dan energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
konflik tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Namun, 
terus-menerus menghindari konflik dapat menyebabkan akumulasi 
masalah yang belum terselesaikan dan akhirnya meletus menjadi 
konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk menilai 
situasi dengan cermat sebelum memutuskan untuk menghindari 
konflik. 

Strategi kolaboratif melibatkan kerja sama antara pihak- 
pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang memuaskan 
semua pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi 
terbuka dan saling menghormati pandangan masing-masing. 
Kolaborasi dapat membantu pihak-pihak mencapai solusi yang lebih 
kreatif dan inovatif serta memperkuat hubungan mereka. Namun, 
strategi ini membutuhkan komitmen waktu dan upaya yang lebih 
besar daripada strategi lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi sering 
kali lebih cocok untuk konflik kompleks yang memerlukan solusi 
jangka panjang. 

Strategi kompromi adalah pendekatan yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari kompromi yang dapat 
diterima oleh semua pihak. Dalam strategi ini, masing-masing pihak 
bersedia mengorbankan sebagian kepentingan mereka untuk 
mencapai kesepakatan bersama. Meskipun kompromi dapat 


104| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


membantu menyelesaikan konflik dengan cepat, solusi yang 
dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. 
Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks dan 
tingkat urgensi konflik sebelum memilih strategi yang tepat. 
Kompromi sering digunakan dalam situasi di mana waktu sangat 
penting dan solusi sementara diperlukan. 

Selain strategi di atas, ada juga pendekatan kompetitif yang 
melibatkan upaya untuk memenangkan konflik dengan mengalahkan 
pihak lain. Strategi ini sering digunakan dalam situasi di mana 
kepentingan pribadi atau kelompok sangat tinggi dan tidak ada 
ruang untuk kompromi. Meskipun pendekatan ini dapat efektif 
dalam situasi tertentu, seperti negosiasi bisnis atau persaingan pasar, 
penggunaan yang berlebihan dapat merusak hubungan jangka 
panjang dan menciptakan lingkungan yang tidak harmonis. Oleh 
karena itu, penting untuk menggunakan strategi kompetitif dengan 
hati-hati dan hanya dalam situasi yang benar-benar 
membutuhkannya. Terakhir, penting untuk diingat bahwa tidak ada 
strategi manajemen konflik yang cocok untuk semua orang. Setiap 
konflik bersifat unik dan memerlukan pendekatan yang berbeda 
berdasarkan konteks, pihak yang terlibat, dan tujuan yang ingin 
dicapai. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk menilai 
situasi secara cermat sangat penting dalam manajemen konflik. 
Dengan memahami dan menerapkan berbagai strategi manajemen 
konflik, kita dapat mengelola konflik secara lebih efektif dan 
menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. 


D. Faktor-faktor Manajemen Konflik 

Manajemen konflik merupakan proses yang kompleks dan 
penting dalam organisasi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, 
menangani, dan menyelesaikan perselisihan yang muncul. Faktor- 
faktor yang memengaruhi manajemen konflik sangat beragam dan 
dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, seperti faktor 
individu, hubungan, struktural, dan budaya. Memahami faktor- 
faktor tersebut membantu organisasi mengembangkan strategi yang 
efektif untuk mengelola konflik (Furlong, 2020). 

Faktor individu dalam manajemen konflik meliputi berbagai 
karakteristik pribadi yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi 
dan menyelesaikan masalah. Salah satu karakteristik penting adalah 
kecerdasan emosional. Individu dengan kecerdasan emosional yang 


105 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


tinggi mampu mengelola emosinya sendiri dengan baik dan 
memahami emosi orang lain. Kemampuan ini sangat penting dalam 
meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Dengan 
memahami perasaan dan perspektif orang lain, individu dapat 
mengambil langkah yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan 
perbedaan. 

Selain kecerdasan emosional, keterampilan komunikasi juga 
memegang peranan penting. Keterampilan komunikasi yang baik 
memungkinkan individu menyampaikan pesan dengan jelas dan 
efektif, serta mendengarkan secara aktif. Komunikasi yang efektif 
dapat mencegah kesalahpahaman yang sering memicu konflik. 
Dengan mendengarkan secara aktif, individu dapat menunjukkan 
empati dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran orang lain, 
sehingga memudahkan untuk menemukan solusi yang saling 
menguntungkan. Pengalaman pribadi juga menjadi faktor penting 
dalam manajemen konflik. Individu yang memiliki pengalaman 
dalam menangani konflik sebelumnya cenderung lebih siap dan 
percaya diri dalam menangani situasi serupa di masa mendatang. 
Pengalaman ini memberikan wawasan dan strategi yang dapat 
diterapkan untuk menyelesaikan konflik dengan lebih efektif. Selain 
itu, pengalaman pribadi juga membantu individu untuk tetap tenang 
dan tidak mudah terpancing dalam situasi yang menegangkan. 

Di sisi lain, faktor hubungan dalam organisasi juga memiliki 
pengaruh yang besar. Dinamika hubungan antar individu dapat 
menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya konflik. 
Hubungan yang kuat dan saling percaya antar anggota tim dapat 
mengurangi potensi terjadinya konflik, karena adanya rasa saling 
menghormati dan kerja sama yang baik. Sebaliknya, hubungan yang 
buruk atau hubungan yang penuh dengan ketidakpercayaan dapat 
memperburuk situasi dan memicu konflik yang lebih besar. 

Penting bagi manajer untuk menciptakan lingkungan kerja 
yang mendukung kolaborasi dan rasa saling menghormati. Dengan 
membangun budaya kerja yang positif, organisasi dapat mendorong 
komunikasi yang terbuka dan transparan. Hal ini tidak hanya 
mengurangi potensi terjadinya konflik, tetapi juga meningkatkan 
produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Manajer perlu 
memberikan contoh yang baik dalam berkomunikasi dan 
menunjukkan empati, sehingga menciptakan suasana kerja yang 
harmonis dan kondusif bagi seluruh anggota tim. Faktor struktural 


1060| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


dalam suatu organisasi mencakup berbagai aspek seperti hierarki, 
peran, dan tanggung jawab. Struktur organisasi yang jelas dan 
transparan sangat penting untuk mengurangi konflik, karena 
kejelasan ini memungkinkan setiap anggota organisasi memahami 
peran dan tanggung jawab masing-masing. Ketika struktur 
organisasi tidak jelas, hal itu dapat menyebabkan kebingungan dan 
perselisihan di antara anggota tim. Hirarki dalam suatu organisasi 
menentukan aliran komunikasi dan pengambilan keputusan. Dengan 
hierarki yang jelas, setiap anggota tim mengetahui kepada siapa 
mereka melapor dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan 
tertentu. Ini membantu menghindari tugas yang tumpang tindih dan 
memastikan bahwa setiap keputusan dibuat oleh orang yang tepat. 
Di sisi lain, hierarki yang tidak jelas dapat menyebabkan 
kebingungan dan konflik, karena anggota tim mungkin tidak 
mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas apa. 

Peran dan tanggung jawab yang jelas juga penting untuk 

mengurangi konflik. Ketika setiap anggota tim mengetahui apa yang 
diharapkan dari mereka dan apa yang menjadi tanggung jawab 
mereka, mereka dapat bekerja lebih efisien dan harmonis. 
Ambiguitas dalam peran dan tanggung jawab dapat menyebabkan 
kebingungan dan frustrasi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan 
konflik. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menetapkan 
peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim. 
Selain itu, komunikasi yang efektif juga merupakan bagian penting 
dari struktur organisasi yang baik. Dengan komunikasi yang jelas 
dan terbuka, anggota tim dapat berbagi informasi dan ide dengan 
lebih mudah, yang dapat membantu mengurangi kesalahpahaman 
dan konflik. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan 
kebingungan dan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya dapat 
menyebabkan konflik. Oleh karena itu, penting bagi organisasi 
untuk mendorong komunikasi yang efektif di semua tingkatan. 

Terakhir, penting bagi organisasi untuk secara teratur 
meninjau dan memperbarui struktur mereka sesuai dengan 
kebutuhan dan perubahan. Struktur yang kaku dan tidak fleksibel 
dapat menjadi penghalang bagi inovasi dan adaptasi, yang pada 
akhirnya dapat menyebabkan konflik. Dengan meninjau dan 
memperbarui struktur mereka secara teratur, organisasi dapat 
memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam 
menghadapi tantangan dan perubahan. Faktor budaya dalam suatu 


107 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


organisasi memainkan peran penting dalam membentuk dinamika 
internal dan hubungan antar karyawan. Nilai, norma, dan praktik 
yang ada dalam suatu organisasi mencerminkan identitas dan 
karakter organisasi tersebut. Ketika budaya organisasi mendukung 
keterbukaan, keadilan, dan inklusivitas, maka akan tercipta 
lingkungan yang mendukung komunikasi yang jujur dan 
transparan. Karyawan merasa lebih nyaman dalam mengungkapkan 
pendapat dan kekhawatiran mereka tanpa takut akan konsekuensi 
negatif, yang pada gilirannya membantu dalam mengelola konflik 
secara lebih efektif. 

Di sisi lain, budaya organisasi yang kaku dan tidak toleran 
terhadap perbedaan dapat memperburuk konflik. Ketika suatu 
organisasi tidak mengizinkan adanya perbedaan pendapat dan 
keberagaman, karyawan mungkin merasa tertekan dan tidak dihargai. 
Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan yang 
dapat menyebabkan konflik yang lebih besar. Budaya yang tidak 
fleksibel juga cenderung menghambat inovasi dan kreativitas, 
karena karyawan merasa dibatasi dalam memunculkan ide-ide baru. 
Menciptakan budaya yang inklusif dan adil merupakan langkah 
penting dalam mengurangi potensi konflik. Organisasi yang 
menghargai keberagaman dan mendorong partisipasi aktif semua 
karyawan cenderung memiliki tingkat kolaborasi yang lebih tinggi. 
Karyawan merasa dihargai dan diakui atas kontribusinya, yang 
meningkatkan motivasi dan loyalitas mereka terhadap organisasi. 
Selain itu, budaya yang inklusif juga membantu menarik dan 
mempertahankan bakat terbaik, karena calon karyawan cenderung 
mencari lingkungan kerja yang mendukung dan adil. 

Budaya organisasi yang inklusif juga berperan dalam 
membangun hubungan yang lebih kuat antara karyawan. Ketika 
karyawan merasa diterima dan dihargai, mereka cenderung bekerja 
sama dan saling mendukung. Hal ini menciptakan iklim kerja yang 
positif dan produktif, di mana konflik dapat diselesaikan dengan 
cara yang konstruktif. Karyawan yang merasakan ikatan yang kuat 
dengan rekan kerja mereka juga cenderung berkomitmen pada 
tujuan bersama dan bekerja untuk mencapai keberhasilan organisasi. 

Secara keseluruhan, budaya organisasi yang mendukung 
keterbukaan, keadilan, dan inklusivitas adalah kunci untuk 
mengelola konflik secara lebih efektif. Dengan menciptakan 
lingkungan yang menghargai keberagaman dan mendorong 


108 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


komunikasi yang jujur, organisasi dapat mengurangi potensi konflik 
dan meningkatkan kolaborasi antar karyawan. Budaya yang inklusif 
tidak hanya membantu dalam mengelola konflik, tetapi juga 
berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi dengan 
menciptakan iklim kerja yang positif dan produktif. Selain faktor- 
faktor tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan konteks 
eksternal yang dapat memengaruhi manajemen konflik. Faktor 
eksternal seperti perubahan ekonomi, politik, dan sosial dapat 
memengaruhi dinamika konflik dalam suatu organisasi. Misalnya, 
perubahan ekonomi yang signifikan dapat menyebabkan 
ketidakpastian dan ketegangan di tempat kerja, yang pada gilirannya 
dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk 
tetap waspada terhadap perubahan eksternal dan mengembangkan 
strategi yang fleksibel untuk mengelola konflik. 

Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut, 
organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan 
produktif. Manajemen konflik yang efektif tidak hanya membantu 
dalam menyelesaikan perselisihan, tetapi juga dapat meningkatkan 
kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan menciptakan budaya 
kerja yang positif dan mendukung, organisasi dapat mendorong 
kolaborasi, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mencapai tujuan 
bisnis mereka dengan lebih efektif. 


109 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Daftar Pustaka 


Abbas, D. S., Ismail, T., Tagi, M., & Yazid, H. (2022). The 
implementation of a management auditon hr recruitment to 
assess the effectiveness of employee performance. JRAK, 
14(2), 243-251. 

Abbasi, S. G., Tahir, M. S., Abbas, M., & Shabbir, M. S. (2022). 
Examining the relationship between recruitment & 
selection practices and business growth: An exploratory 
study. Journal of Public Affairs, 22(2), 1-10. 

Abbasi, S. G., Tahir, M. S., Abbas, M., & Shabbir, M. S. (2022). 
Examining the relationship between recruitment & 
selection practices and business growth: An exploratory 
study. Journal of Public Affairs, 22(2), 1-10. 

Adam, A. K. (2020). Modern challenges of human resource 
management practice in job placement and recruitment 
within organisations in the African continent. Journal of 
Human Resource Management, 8(2), 69-75. 

Adillah, W. A., & Zaky, M. (2022). Human Resource Management: 
Application of Theory and Practice in Internal 
Organizations. Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen, 3(1), 
21-28. 

Aeni, N., & Kuswanto, H. G. (2021). The influence of leadership 
style, motivation and work discipline on employee 
performance. International Journal of Management Science 
and Information Technology, 1(2), 20-24. 

Aisyah, S., Ilmi, M. U., Rosyid, M. A., Wulandari, E., & Akhmad, F. 
(2022). Kiai Leadership Concept in The Scope of Pesantren 
Organizational Culture. Tafkir: Interdisciplinary Journal of 
Islamic Education, 3(1), 40-59. 

Akdere, M., & Egan, T. (2020). Transformational leadership and 
human resource development: Linking employee learning, 
job satisfaction, and organizational performance. Human 
Resource Development Ouarterly, 31(4), 393-421. 

Akpa, V. O., Asikhia, O. U., & Nneji, N. E. (2021). Organizational 
culture and organizational performance: A review of 
literature. International Journal of Advances in Engineering 
and Management, 3(1), 361-372. 


110|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


AlHamad, A., Alshurideh, M., Alomari, K., Kurdi, B., Alzoubi, H., 
Hamouche, S., & Al-Hawary, S. (2022). The effect of 
electronic human resources management on organizational 
health of telecommuni-cations companies in Jordan. 
International Journal of Data and Network Science, 6(2), 
429-438. 

Al-Oudah, S., Obeidat, A. M., Shrouf, H., & Abusweilem, M. A. 
(2020). The impact of strategic human resources planning 
on the organizational performance of public shareholding 
companies in Jordan. Problems and Perspectives in 
Management, 18(1), 1-10. 

Alzoubi, R. I. A. (2020). The recruiting process in the human 
resource management. International journal of recent 
research in social sciences and humanities, 1(7), 65-71. 

Armstrong, M., & Taylor, S. (2023). Armstrong's handbook of 
human resource management practice: A guide to the 
theory and practice of people management. Kogan Page 
Publishers. 

Bal, Y., Bozkurt, S., & Ertemsir, E. (2022). The importance of using 
human resources information systems (HRIS) and a 
research on determining the success of HRIS. In Strategic 
Human Resource Management at Tertiary Level (pp. 197- 
209). River Publishers. 

Bendak, S., Shikhli, A. M., & Abdel-Razek, R. H. (2020). How 
changing organizational culture can enhance innovation: 
Development of the innovative culture enhancement 
framework. Cogent Business & Management, 7(1), 1-10. 

Chakraborty, D., & Biswas, W. (2020). Articulating the value of 
human resource planning (HRP) activities in augmenting 
organizational performance toward a sustained competitive 
firm. Journal of Asia Business Studies, 14(1), 62-90. 

Chen, M. Y. C., Lam, L. W., & Zhu, J. N. (2021). Should companies 
invest in human resource development practices? The role 
of intellectual capital and organizational performance 
improvements. Personnel Review, 50(2), 460-477. 

Debski, M., Cieciora, M., Pietrzak, P., & Botlkunow, W. (2020). 
Organizational culture in public and non-public higher 
education institutions in Poland: A study based on 


111|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Cameron and Guinn's model. Human Systems 
Management, 39(3), 345-355. 

Furlong, G. T. (2020). The conflict resolution toolbox: Models and 
maps for analyzing, diagnosing, and resolving conflict. 
John Wiley & Sons. 

Greco, L. M., & Kraimer, M. L. (2020). Goal-setting in the career 
management process: An identity theory perspective. 
Journal of Applied Psychology, 105(1), 1-10. 

Harnani, S. (2021). The Basic Of Organizational Management: How 
to Lead, Motivate, and Communicate In Organizations. 
Singapore : Triple Nine Communication Press 

Harnani, S. (2022). Examining the Evolution of Management 
Accounting: A Gualitative Review. Atestasi: Jurnal Ilmiah 
Akuntansi, 5(2), 755-772. 

Hirschi, A., & Koen, J. (2021). Contemporary career orientations 
and career self-management: A review and integration. 
Journal of Vocational Behavior, 126, 103505. 

Kasych, A., Vrbka, J., Rowland, Z., & Glukhova, V. (2020). 
Modern Human Resource Management Models: Values, 
Development Approaches, Transformation. Guality-Access 
to Success, 21(179),1-10 

Kilag, O. K., Largo, J., Rabillas, A., Kilag, F., Angtud, M. K., Book, 
J. F., & Sasan, J. M. (2024). Administrators” Conflict 
Management and Strategies. International Multidisciplinary 
Journal of Research for Innovation, Sustainability, and 
Excellence (IMJRISE), 1(1), 60-67. 

Liao, H., Kuang, L., Liu, Y., & Tang, M. (2021). Non-cooperative 
behavior management in group decision making by a 
conflict resolution process and its implementation for 
pharmaceutical supplier selection. Information Sciences, 
5671), 131-145. 

Mohiuddin, M., Hosseini, E., Faradonbeh, S. B., & Sabokro, M. 
(2022). Achieving human resource management 
sustainability in universities. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 19(2), 1-10. 

Muhammad, S. (2022). Practice of human resource planning in 
organizations: a study based on organizational performance. 
KASBIT Business Journal, 15(2), 102-114. 


112|/Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Nwafor, S. (2023). Human Resource Planning: Panacea to 
Organisational Performance, Strategic Impact on 
Employee's Efficiency and Competitive Advantage. 
African Journal of Management and Business Research, 
10(1), 58-67. 

Olley, R. (2021). A focussed literature review of power and 
influence leadership theories. Asia Pacific Journal of 
Health Management, 16(2), 7-17. 

Oyibo, C. O., & Gabriel, J. M. (2020). Evolution of organization 
theory: A snapshot. International Journal of Innovation and 
Economic Development, 6(3), 46-56. 

Piwowar-Sulej, K. (2021). Human resources development as an 
element of sustainable HRM—with the focus on production 
engineers. Journal of cleaner production, 278, 124008. 

Prasetyo, W. E., Ambarwati, R., & Fitriyah, H. (2023). Design of 
Talent Acguisition System Based on Individual 
Development Plan in Human Resources Management. 
Almana: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 7(2), 251-264. 

Oiu, H., & Freel, M. (2020). Managing family-related conflicts in 
family businesses: A review and research agenda. Family 
Business Review, 33(1), 90-113. 

Outni, D., Kristiawan, M., & Fitriani, Y. (2021). Human resource 
management in improving the guality of education. 
Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 2(2), 354-366. 

Rivaldo, Y. (2021). Leadership and motivation to performance 
through job satisfaction of hotel employees at D'Merlion 
Batam. The Winners, 22(1), 25-30. 

Rustiawan, I., Gadzali, S. S., Suharyat, Y., Iswadi, U., & Ausat, A. 
M. A. (2023). The Strategic Role of Human Resource 
Management in Achieving Organisational Goals. 
Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 632- 
642. 

Salleh, A. M. M., Omar, K., Aburumman, O. J., Mat, N. H. N., & 
Almhairat, M. A. (2020). The impact of career planning 
and career satisfaction on employee's turnover intention. 
Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(1), 1-10. 

Saputra, F. (2021). Leadership, communication, and work 
motivation in determining the success of professional 


113 | Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


organizations. Journal of Law, Politic and Humanities, 1(2), 
59-70. 

Sinambela, E. A., Darmawan, D., & Mendrika, V. (2022). 
Effectiveness of Efforts to Establish Ouality Human 
Resources in the Organization. Journal of Marketing and 
Business Research (MARK), 2(1), 47-58. 

Sugiarti, E. (2022). The influence of training, work environment and 
career development on work motivation that has an impact 
on employee performance at PT. Suryamas Elsindo 
Primatama in West Jakarta. International Journal of 
Artificial Intelligence Research, 6(1), 1-11. 

Tanjung, B. N. (2020). Human resources (HR) in education 
management. Budapest International Research and Critics 
in Linguistics and Education (BirLE) Journal, 3(2), 1240- 
1249. 

Tien, N. H., Ngoc, N. M., & Anh, D. B. H. (2021). The situation of 
high guality human resource in FDI enterprises in Vietnam: 
Exploitation and development solutions. International 
Journal of Multidisciplinary Research and Growth 
Evaluation, 2(1), 46-52. 

Widarni, E. L., & Bawono, S. (2022). Improving the Guality of 
Human Resources through the Application of Good 
Psychology and Human Capital. Asia Pacific Journal of 
Management and Education (APJME), 5(3), 25-36. 


114|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


RIWAYAT HIDUP PENULIS 


AHMAD TANTOWwI, lahir di Kendal, 
01 Maret 1961. Pendidikannya 
dimulai SDN Jambearum lulus 
tahun 1973, kemudian melanjutkan 
ke PGA NU Al-Hidayah Kendal 
lulus tahun 1981. Pada tahun 1982- 
1987  berkhidmah di Pondok 
Pesantren Al-Balagh (KH. Misbah 
Musthofa) Bangilan Tuban Jawa 


Timur. 

Gelar sarjana Pendidikan Islam diperoleh dari 
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 
tahun 1991. Gelar Magister Sains (M. Si) Ilmu Ekonomi dan 
Studi Pembangunan dari Universitas Darul Ulum Jombang 
Jawa Timur tahun 2001. Pada tahun 2010 memperoleh gelar 
Magister Manajemen Pendidikan (M. Pd) dari Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS). Gelar Doktor Ilmu 
Ekonomi pada tahun 2015 diperoleh dari Universitas 
Merdeka (UNMER) Malang Jawa Timur. 

Sebagai akademisi, saat ini menjabat sebagai Ketua 
Sekolah Tinggi Islam Kendal (STIK). Pada tahun 2013 
sebagai Ketua Tim Seleksi (Tim-Sel) Anggota KPUD 
Kabupaten Kendal, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten 
Kendal (2013-2018), Sekretaris Forum Komunikasi 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (FKPTKIS) 
Kopertais Wilayah X Jawa Tengah (2010-2015, 2015-2020) 
dan terpilih kembali sebagai sekretaris FKPTKIS untuk 
periode 2020-2022. Ketua Forum Komunikasi Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Swasta (FKPTKIS) Kopertais 
Wilayah X Jawa Tengah (2022-2027). Wakil Ketua LPTNU 
PW NU Jawa Tengah, Bendahara ISHARI PW NU Jawa 
Tengah. Juga menjabat sebagai Ketua Pembina Lembaga 
Studi Etika Media dan Masyarakat (eLSEMM) Indonesia 


115|Page Ahmad Tantowi 


Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik 


Semarang sejak 2009 s/d sekarang dan Ketua Pembina 
Lembaga Studi Etika Media dan Masyarakat (eLSEMM) 
Indonesia sejak 2009 s/d sekarang. 

Disamping itu, ia juga sebagai penggagas Gerakan Kendal 
Cerdas (dicanangkan oleh Bupati Kendal pada tanggal 03 
April 2014) yang mendapat respons positif dari masyarakat 
Kendal. Ketua Pembina Yayasan Darul Fikri Kendal yang 
menaungi Raudlatul Athfal (RA) Darul Fikri Jambearum 
dan SMK Darul Fikri Kendal dan sebagai Pengasuh Pondok 
Pesantren Darul Fikri Jambearum Patebon Kendal. Ia cukup 
produktif menulis. Buku hasil karyanya yang sudah beredar: 
1) Pendidikan Islam di Era Transformasi Global, 2) Pendidikan 
Politik Ala Pesantren, 3) Pendidikan Multikultural dan Deradikalisasi 
Agama, 4) Performance Guru, Telaah Atas Kompetensi, Motivasi 
dan Budaya Kerja, 5) Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam, 6) Filsafat Pendidikan Islam, 7) Amaliah Islam Ahlussunnah 
Wal Jama'ah An-Nahdliyah, 8) Pendidikan Pancasila di Perguruan 
Tinggi. 9) Superior Strategy in Human Resource Management: 
From Theory to Practice, 10) Strategi Unggul Dalam Manajemen 
Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik, 11) Islamic 
Education in the Modern Era: Bridging Tradition and Innovation. 
11) Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori Ke Praktik. 
Dan karya ilmiah hasil penelitian yang sudah publish baik di 
jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional 
bereputasi. 

Sekarang ia tinggal di Jambearum RT. 01 RW. 02 
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal bersama istri tercinta 
Hj. Siti Muw'allifah, dan tiga anak terkasih, Jundi Millah 
Ahmad, SH., M.Kn, H. Fahad Millata Ahmad, S. Pd, H. 
Nehru Millat Ahmad, M. Ag (sedang S3 di UIN Walisongo 
Semarang). Dan sesekali dihibur oleh dua cucu tercinta Jihan 
Millati Ahmad dan Zaka Dewangga Ahmad. 


116| Page Ahmad Tantowi 


Manajemen 


Sumber Daya Manusia: 
Dari Teori Ke Praktik 


Di era globalisasi dan digitalisasi yang terus 
berkembang, peran manajemen sumber daya manusia 
menjadi semakin krusial. Buku ini tidak hanya 
menyajikan konsep dan teori dasar, tetapi juga 
memberikan panduan praktis yang dapat langsung 
diaplikasikan di lingkungan kerja Anda. Setiap bab 
disusun dengan cermat untuk memberikan pemahaman 
mendalam tentang berbagai aspek manajemen sumber 
daya manusia, mulai dari perencanaan, pengembangan 
karier, rekrutmen, hingga manajemen konflik dan 
budaya organisasi. 

Kami percaya bahwa sumber daya manusia 
merupakan aset terpenting dalam setiap organisasi. 
Oleh karena itu, buku ini hadir untuk membantu Anda 
mengembangkan strategi unggul dalam mengelola 
sumber daya manusia, sehingga Anda dapat mencapai 
tujuan organisasi dengan lebih efektif. Dengan 
pendekatan yang komprehensif dan praktis, buku ini 
cocok untuk para profesional SDM, manajer, 
akademisi, dan siapa pun yang tertarik untuk 
memperdalam pengetahuan mereka di bidang ini. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi 
yang berharga dan menginspirasi bagi pembaca. 
Selamat membaca dan semoga buku menambah 
wawasan baru yang berguna bagi karier dan organisasi 
kita semua. 


ISBN 978-623-99012-9-5 (PDF) 


| 295 | 


786239 901 


